Cover: ROBBY/PCplus 





www.tabloidpcplus.com p F5 Dls Bicara PO 


40 Halaman | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 | PCplus Harga Hemat Rp. 6.500,- (Jawa-Bali-Lampung-NTB) | Rp. 7.000,- (Luar Jawa-Bali-Lampung-NTB) 


ian f 
' | uh Kiai Membangun FT/AW. Net (Teknis & Perhitungan Biaya) 
Microsoft 


Microsoft" Expression Design 
Expression Media 


pi | 

P3. aa 
3 ba! 

ea 


Pe — 


BG aman | 





0) #yneManisr 69150, 79350, 7S3MO & TITBA 
7 OP 0 aan 


aan man 





Microsoft 


Lo  ..€ grd hic & tanpa Ruang Kantor 


Expression Blend” m) IL UI | | IL P 1 A 
“ala " di Situs Web 


NG 


Fondasi Pendidikan 


dari Jarak Jauh 


di Windows Lawas 


Microsoft" 


Expression Web 


ke Inbox E-mail Kita 


ISSN 1613-1203 


SAN 





11693 120306 » 


ML 1610 / ML 2010 

“. Upto17 ppm / 22ppm 

» 600x600 dpi / 1200x600 dpi 

» Processor 150 Mhz 

» Memory2 MB/8 MB 

» USB 1.1 (Compatible with USB 2.0) 


Samsung 


Laser Printer 57—. 





“ scx4100 


». U m 
« Ad | Edit Function 
(ID co o-fit, Clone, Poster Copy) 






gan 
) 





Aa j » Upto20 ppm copy / print speed 
mau Photo Copy bisa » Advance Digital Edit Function (ID copy, 2-up, ( - | Te tiple co 
mau Fax ...... bisa : Auto fit, Clone, Poster Copy) » 256 Level scale Colour Scanning 


Up to 99 page multiple copy 5096-2006 zoom copy 
» 256 Level scale Colour Scanning 


mau Scan n...u bisa 33.6 Kbps Modern Speed 2 MB Fax Memory USB 1.1 (Compatible with USB 2.0) 
- - - “ Toner Safe Button up to 25 96 layanan konsumen bebas pulsa: 0800-112-8888 
Apalagi ...... Print bisa banget 1 Oa aton no reg 


250 sheet cassette tray 
Economical 40Y6 toner safe functions 


2 (22273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - OB Januari 2007 





Edar 
Lebih Lama 
di Penghujung 
Tahun 


angsung saja, kami 
informasikan bahwa 
PCplus edisi 273 ini 
akan berumur tiga 
pekan, sebelum muncul 
edisi berikutnya pada 
9 Januari 2007 nanti. 
Mengapa? Secara tek- 
nis, sebenarnya tidak 
ada persoalan untuk tetap membuatnya 
dua mingguan. Akan tetapi, demi pertim- 
bangan efisiensi distribusi akhirnya kami 
putuskan untuk mengundurnya menjadi 
tiga minggu. 

Mudah-mudahan, waktu edar yang 
lebih lama ini tidak membuat Anda 
kecewa tetapi justru lega. Dengan waktu 
edar yang lebih lama, Anda lebih punya 
waktu untuk menjajal tips trik yang kami 
suguhkan, dan membaca secara tuntas 
informasi yang kami suguhkan. Selain 
itu, dengan waktu edar lebih lama, Anda 
yang memiliki rencana libur Natal atau 
hendak merayakan tahun baru juga lebih 
leluasa merencanakannya. 

Satu hal lagi yang perlu kami informa- 
sikan adalah tentang program workshop 
kami. Mulai tahun depan, kami akan 
lebih rajin mengunjungi kota Anda. Kalau 
kota Anda belum terjadwal, silakan 
hubungi kami segera supaya kami bisa 
merencanakan menyambangi Anda. 
Selain itu, materi-materi baru pun sudah 
kami persiapkan. Tak hanya itu. Kami 
juga membuka penawaran diskusi atau 
seminar tentang perkembangan teknologi 
informasi terbaru bila Anda berminat. 
Mudah-mudahan, itu semua membuat 
kita jadi terasa lebih dekat, lebih erat. 

Untuk menyempurnakan sajian, 
kami juga memperbaiki penampilan dan 
perwajahan. Bukan perubahan drastis, 
tetapi penataan yang lebih manis. Anda 
mulai bisa menikmatinya di edisi men- 
datang, tepat di mana kita semua mulai 
melangkah di tahun yang baru. Mudah- 
mudahan, pembaruan ini membuat Anda 
semakin nyaman, dan lalu mengajak 
lebih banyak teman untuk menikmatinya. 

Akhir kata, selamat menikmati sajian 
kami. Selamat Hari Raya Natal bagi Anda 
yang merayakannya, dan selamat tahun 
baru bagi Anda semua. Mudah-mudahan 
tahun baru membawa semangat dan 
kesegaran yang baru bagi kita semua. 


SALAM HANGAT DARI PALMERA H 


Redaksi 


PCplus 


Alamat Redaksi & Iklan: 
Jl. Palmerah Selatan No. 12. Jakarta 10270 


Faks. 5360411 


Alamat Sirkulasi: 


Jl. Palmerah Selatan No. 12 A. Jakarta 10270 Telp. 5483008, 
5480886, 5490666 Ext 3704 (Langganan), 3705, 3706 


Faks. 5360411 


Telp. 5483008, 5480888, 2490666 Ext 3703, 3713, 3711 


Sirkulasi Surabaya: 


Martheen, Jl. Raya Jemursari No. 64 (Gd. Kompas-Gramedia) 


Telp. (031) 8478746 Faks. (031) 8478743 
Sirkulasi Yogyakarta: 

Rudi Hari Angkasa, Jl. Tompeyan 204 

Yogyakarta Telp. (0274) 521131 

Sirkulasi Bandung: 

Desep K,, Jl. Sidomulyo No.29 Sukaluyu, Bandung 
Telp. (022) 2500442 Faks. (022) 2516808 
Sirkulasi Sulawesi dan Indonesia Timur: 
Handiko PA, Ruko Saphire Jl. Mirah Seruni No.29 
Panakukang - Makasar. Telp. (0411) 443012 


E-mail Redaksi: 

redaksi @tabloidpcplus.com 
E-mail Naskah: 

naskah @tabloidpcplus.com 
E-mail Iklan: 
ikan@tabloidpcplus.com 
E-mail Layanan Pelanggan: 
cso@tabloidpcplus.com 


ISSN: 1693-1203 


PGplus edisi ini (273) Edar 3 pekan, dari 19 Desember 2006 - 8 Januari 2007 





Laptop Bermasalah 


Saya punya laptop Acer Windows XP 
Profesional. Setelah meng-update AVG, 
saya langsung scan. Kemudian setelah 
komplet, Windows minta restart, setelah 
restart masuk Windows sebentar (5 detik 
kira-kira) langsung log off otomatis dan 
begitu seterusnya, masuk Safe Mode juga 
gak bisa masuk. Bagaimana saya agar bisa 
me-restore-nya? 


Wandi 
mawan madener@yahoo.com 


Red: Coba lakukan repair Windows 
menggunakan CD instalasinya. Restart 
PC dan boot menggunakan CD instalasi 
tersebut. Setelah itu pilih opsi repair lalu 
ikuti petunjuknya di layar. Kalau masih 
gagal juga, cara lain yang paling mudah 
adalah dengan menginstal ulang sistem 
operasi tersebut di atas sistem operasi 
yang ada atau melakukan clean install 
tentu dengan risiko data-data hilang. 


Workshop di Samarinda 

Aku adalah salah satu pengemar kamu 
di kota Samarinda, Kaltim. Sejak dulu aku 
selalu mengikuti perkembangan kamu, baik 
yang versi tabloid maupun yang majalah. 
Sebagai penggemar kamu di Kaltim, saya 
mengusulkan agar PCplus sekali waktu 
mengadakan workshop di Samarinda dong. 
Biar nama PCplus semakin dikenal di sini. 
Soalnya perasaan PCPLUS nggak pernah 
mengadakan workshop di Samarinda. Ka- 
pan? Aku tunggu ya.... 


Teguh Murdianto 
teguh.murdianto@ gmail.com 


Red: Jerima kasih atas usulannya, 
Bung. Prinsipnya, kita akan menyeleng- 
garakan workshop sebanyak mungkin di 
kota-kota di Indonesia. Kalau Anda punya 
kenalan yang bisa kita ajak bekerja sama, 
silakan hubungi kami dan kami Akan me- 
ngupayakannya. 








Komentar Majalah PC- 
W-LAN 


Saya baru beli Majalah PC-- edisi 
Desember. Bagaimana bila edisi berikut- 
nya membahas topik Digital Microwave. 
Edisi Desember topiknya sangat BAIK dan 
sangat BERBOBOT. Pertahankan bobot dan 
kualitas beritanya. Oh ya, mohon juga dimuat 
kekurangan suatu produk jangan hanya yang 
baik-baiknya aja. 


Nainggolan 
nainggolan @korindo.co.id 


Red: Terima kasih atas masukan dan 
usulan topiknya. Kami akan coba ako- 
modasikan usulan Bapak, tetapi mung- 
kin tidak dalam bentuk laporan utama. 
Tentang ulasan produk, kami sedapat 
mungkin tetap menjaga keberimbangan 
dalam pengulasan sehingga bila suatu 
produk ada kekurangannya, kami juga 
akan menyampaikannya sehingga pem- 
baca bisa menilainya sendiri. Beberapa 
kali kami harus sedikit bersitegang dengan 
pemilik produk yang diuji karena merasa 
produknya dielek-jelekkan. Tetapi demi 
menjaga obyektivitas penilaian dan infor- 
masi yang akurat untuk pembaca, itu tak 
terelakkan. Perlu diketahui bahwa setiap 
ulasan produk di PCplus selalu melewati 
pengujian di lab PCplus. 


PCplus 





Antivirus untuk Virus Lokal 
Hallo PCplus. Boleh dong bergabung un- 


tuk infonya. Saya pingin tahu antivirus yang 
terbaru untuk membasmi virus-virus lokal. 
Apa ya antivirus yang akurat dan harus cari di 
mana? Terima kasih ya... long live, PCplus. 


Foz 
foz mail @yahoo.co.id 


Red: Semua antivirus umumnya 
memiliki kemampuan untuk membasmi 
virusS-virus baru yang muncul-—tentu saja 
kalau diperbarui terus. Tapi khusus untuk 
virus lokal, salah satu yang bisa Anda pilih 
adalah Norman karena antivirus ini memi- 
lki dukungan teknis di tingkat lokal dan 
memantau perkembangan dan pembiakan 
virus-virus lokal terbaru. 


Ulasan Majalah PG-- 
tentang W-LAN 


Saya tertarik pd ulasan W-LAN di Majalah 
PC--. Tapi saya penasaran dengan perangkat 
yang dipakai dalam instalasi wireless outdoor. 
Apa merek perangkat itu dan berapa harg- 
anya? Di mana saya bisa mendapatkannya? 
Salam. 


Purwantoro-Jogja 
purwantoro@lipi.go.id 


Red: Kalau mau mendapatkan harga 
yang paling aktual, kami sarankan Anda ber- 
tanya di milis indowli@yahoogroups.com. Di 
Situ Anda akan dibantu oleh para pakar, juga 
vendor-vendor yang tergabung di milis itu. 


Update Situs dan Usul Tema 
Halo PCplus, gimana kabarnya? Pastinya 

makin baik saja ya. Saya punya beberapa kritik 

nih. 

1. Kenapa situs PCplus kok lama sekali di-up- 
date-nya? Ketika saya klik link artikel saya, 
ternyata masih kosong. Nah bagaimana 
PCplus? Rajin-rajin di-update yach. 

2. Bagaimana kalo PC- bulan Februari atau 
Maret membahas mengenai Macromedia 
Flash 8? Bisa tentang bikin animasi, situs, 
actionscript, atau juga CD interaktif, dan 
kalau bisa kelas menengah ke atas. 

Itu saja kritik dan saran saya. 


Thomas 
fortminor64@'gmail.com 


Red: Jerima kasih atas masukan dan 
sarannya. Kami akan tampung dan rapatkan 
di meja redaksi. Mudah-mudahan, ke depan 
kami lebih baik lagi dalam memberikan 
layanan lewat situs. 











Pengumuman Kuis Core 2 Duo 


Saya bisa mengetahui pemenang Kuis 
Core 2 Duo dari mana yah? Soalnya sudah 
tiga minggu kan kuis itu terlaksana. 


Lugman Khakim 
khakim tkj @yahoo.co.id 


Red: Menjawab banyak pertanyaan 
dari pembaca baik melalui e-mail maupun 
telepon, kami informasikan sekali lagi bah- 
wa kuis tersebut sudah kami umumkan di 
Tabloid PCplus edisi 272 halaman 5. 





Kutip Artikel PCplus 


Saya pelanggan PC plus. Sekarang saya 

desainer grafis dan editor. Mau tanya, bolehkah 
mengambil artikel dari PCplus? Untuk mengisi 
halaman khususf(informasi terbaru teknologi), 
di majalah internal sebuah mall yang menjual 
barang-barang elektronik yang bakalan terbit 
bulan Desember. Saya mengharapkan kerja 
samanya. Terima kasih banyak. 


Anom 
anom nim@yahoo.com 





Red: Silakan saja, asal mencantumkan 
sumbernya dari PCplus. 


Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: R. Suhartono | Redaktur Pelaksana: Julianto | Wakil Redaktur Pelaksana: Alois Wisnuhardana | Redaksi: Silvester Sila Wedjo, Muhammad Firman, Cakrawala Gintings, Alex Pangestu, Vincent Bayu 
T.B., Steven Andy Pascal, Restituta Ajeng A. | Kontributor: Yahya Kurniawan, Y.J. Thurana, Tirza Varananda | Koresponden: T.J. Setyoadi (Surabaya) | Sekretariat Redaksi: Dian Evitani | Artistik/Tataletak: Robby F. Eka Putra, Bambang 
Widodo, Sukarja | Redaktur Foto: Alphons Mardjono | Produksi: Bambang Trie, Richard Tamon | Pemimpin Perusahaan: Teddy Surianto | Wakil Pemimpin Perusahaan: Aspianah Hia | Iklan: Chrispina E.T., Anneke Dame S.R., Rahmat Lukito | 
Promosi: Alexander Louiciano, Jimmy Rambing | Sirkulasi: Budiarto, Agung Prasetyo W., Poerwantoro | Langganan: Rudi H. | Penerbit: PT Prima Infosarana Media | Pencetak: PT GRAMEDIA (isi di luar tanggung jawab pencetak) | Rekening: 
BCA Cab. Gajah Mada No. Rek. 012.300551.9 atau BNI Cab. Utama Jakarta Kota No. Rek. 008.24400 a.n. PT Prima Infosarana Media 


Pembaca yang tertarik untuk berinteraksi di rubrik ini, silakan mendaftar dengan 
mengirimkan e-mail kosong ke mailplus-subscribe@yahoogroups.com. Agar 
keanggotaan Anda segera diaktifkan, balas e-mail konfirmasi yang dikirmkan oleh Yahoo 
ke alamat e-mail Anda. Setelah terdaftar, Anda dapat mengirimkan e-mail pertanyaan 
ataupun tukar menukar pengalaman seputar dunia komputer. 

Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman, kirimkan e-mail ke 
alamat mailplus@yahoogroups.com. Jangan lupa untuk memeriksa account e-mail 
Anda secara rutin. Jika Anda tertarik untuk berdiskusi langsung secara online, silakan 
Anda join ke server DALnet pada channel #chatplus di mIRC. 





"Sent Rem - Windows Mail 





4 Local rolders . te 
o Inbox 
- Outbor 
| Sent terms 


Subpect 
tomObsottar.com 


"4 

an 
IN) Internet Accounti 
wing 


| Deleted Itorm 

J7 Dratte 

G jurik E-mail 
we Mail 


IN eomma 


Server Information 


staf Incoming mal (POP3h 


Orwgorng mad (SMTP): 


Incoming Mal Server 
Email username 


Panswordi 
Dear Veri 
Thanks fd 
Can yc 2 
- Are thag 
aa H low is 
- How big is the market: 
- What is the percentag 
You built the SuperRA 
still big commpare to the 
In terms of volums of 
percentage between DDI 
Are you going to prex 


Outgoing Mad Server 


I hope I don't ask you tk 


Best Regards. 

Muhammad Firman 

Journalrst/Hardware Department 
15 messagels). O unread 


Web Based E-mail dan 
POP3 Based E-mail 


Dear Redaksi PCplus, ada pertanyaan 
ni, apa si bedanya antara web based 
e-mail dan POPS3 based e-mail? Terima 
kasih atas bantuannya. 


Yogi K 


Jawab: 

Saya bukan redaksi sih, tapi mau 
coba bantu jawab. Web based e-mail 
itu e-mail account yang cuma bisa 
dibuka di web-nya. Sampeyan kudu 
buka web untuk bisa melihat isi mail- 
box sampeyan... semua kegiatan e-mail 
dilakukan via web dan harus online 
selama masih membutuhkan layanan 


Tanya Tentang Google 


Hei he hehe, mau nanya nih sama 


semuanya. Dengar-dengar sekarang katanya 


bisa cari duit dari Google. Kalau kita mau 
bikin situs terus situs kita itu di pasang di 
Google, terus kalau di “klik" katanya bisa 
dapat uang. Apa benar itu dan kalau ada 
yang tau tolong kasih tau yah caranya. 
Thanks semuanya. 


pateng rico 


Re PEMENO- MT PO I-k cant to PC put / Indonesa | 


mati Setup new cmd account3 Or newigroup subscmplon by chekang Add an 
fest TO make changer, erport, or remove an account Ot subscrption, select it first. 





of tmemnetdoon Properties 
General | Server. Connection | Securty | Advanced 


My Incoming mail server a 


Log on uung Secure 


Set - Accourit 
TOL 17/2006 15150 1015.85 


a 2 Pman 


pop3 server 


popgmar.com 1 


smntp.grnad. com 


bapngantengk Dgmad.com 
...... 


V) Remember preeword 


Paseord Authentcation F 


Y! My server reguires sulhentbcation 


“ Worlang Online 


e-mail tersebut. 

Sedangkan POP3 based e-mail itu 
e-mail penyedia layanan e-mail yang 
menyediakan fasilitas untuk penggu- 
nanya untuk men-download e-mail-e- 
mail-nya ke e-mail client macam Outlook 
Express atau Microsoft Outlook. Dengan 
demikian, sampeyan bisa offline selama 
membaca, melihat & membalas e-mail. 
Online hanya dilakukan pada saat men- 
girim dan mengunduh e-mail saja... jadi 
Jauh lebih hemat dalam masalah biaya 
internet. Apalagi kalau sampeyan meng- 
gunakan layanan dial-up berbasis waktu 
semacam telkomnet instan. Mudah-mu- 
dahan membantu. 


MyMail, Mat Gemboel, Si Pirman 


Jawab: 
Kekna itu namanya Google adsense. 


tapi buat lebih jelas, ndaptar dulu aja deh. 


Atau join aja ke www.adsense-id.com. 





Situs Itu merupakan sebuah forum yang 
ngebahas khusus tentang Google Ad- 
sense doang. 


Phsyco Manthis, MAS 


9 2273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Kalau Anda ingin menerima e-mail secara digest (satu e-mail berisi beberapa mess- 
a96), kirim e-mail kosong ke mailplus-digest@yahoogroups.com. Sebagai informasi, 
setiap hari Jum'at hingga Minggu adalah hari bebas di milis ini. Setiap anggota dapat 
mem-posting e-mail di luar seputar masalah komputer asalkan tidak mengandung SARA, 
pornografi, bajak-membajak software, flamming, dan sebagainya. 

Jika Anda tidak ingin menerima e-mail OOT (Out Of Topic) pada hari-hari tersebut, 
kirim e-mail ke mailplus-nomail@yahoogroups.com, dan silakan Anda aktifkan kem- 
bali ke mode normal selepas hari OOT dengan mengirim e-mail ke mailplus-normal@) 
yahoogroups.com. 

Redaksi 


Anda menyimpan/meng-upload script 


Membuat Situs Pribadi 


| | berisi trojan atau virus di situ, jadi 
Dear friends, saya mempunyai beberapa J »J 


pertanyaan nih dalam membuat situs pribadi: begitu orang buka situs Anda, secara 


e# Apakah membuat situs pribadi itu GRA- 
TIS? 

# Apakah bahaya-bahaya bagi seorang 
pemula dalam membuat situs pribadi? 
Contohnya virus, dan lain-lain. 


otomatis situs Anda menawarkan 
mereka untuk men-download sesuatu. 
Tapi maksud Anda bukan yang seperti 
ini kan? 

e PC biasa. Software-nya banyak sekali, 


e Apakah hardware dan software yang kalau mau yang sederhana, Microsoft 


diperlukan? Frontpage bisa dicoba. Toh biasanya 


e Selanjutnya, langkah - langkah apalagi disediakan pada paket Microsoft 


yang mesti saya lakukan? Office. Kalau mau bikin di tempat grati- 


san, biasanya nggak perlu software 


Terima kasih sebelumnya. au 
apa-apa. Mereka udah nyediain tem- 


rudi setiana 


plate-nya. Cukup pakek browser aja. 





ta Mar 2 | Liye Secrch BD 


1 Ma P1 Ma. 


Sat #ht lip) Blog Pertarnaku 7 Page "(SP lock « 5 


(PX Blogger 


Blog Pertamaku 


Namaku Biyu, ini blog pertamaku. Terima kasih atas kunjungannya yaa... 


Tuesday, September 05, 2006 








About Me 
Name:Abiyu di halaman rumah oma 
kalau lagi mamam, aku suka kepingin sambil main-main di sayap rumah oma, centohnya 
waktu itu, pas hari minggu pas papa dan mamaku ada di rumah.. 
Links x "a 
cnive 
kalo lagi negak mood atau nggak filing so gud, yang sayangnya sering banget, aku suka ngemut 
mamamnya. ini dia contohnya. tapi biarpun lagi ngemut mamam, aku pingin gaya dikit 
doong.. 
rr (ebi Internet | Protected Mode Cin IM 
Jawab: Dan sebenernya, hardware ataupun 


Saya coba jawab ya, 

e Mau yang gratis ada, mau yang bayar 
Juga banyak. Kalau mau bikin sendiri, 
tentu nggak bayar, kalau mau minta 
tolong dibuatkan oleh web designer 
atau web programmer, ya bayar. Kecu- 
ali kalau punya temen akrab yang mau 


software nggak terlalu masalah, yang 
lebih penting itu adalah soal koneksi 
internet yang stabil. 

Kalau mau bikin yang gratisan, bisa 
coba daftar di angelfire.com, geocities. 
com, atau coba di blogger.com. Daftar 
aja dulu untuk coba-coba dan belajar 


bikinin tanpa pamrih. bikin situs. Kalau udah mahir, silakan 


e Tidak ada hubungannya antara situs bikin yang berbayar. 





pribadi dengan virus. Kecuali kalau 


Si Pirman 




















MILLENIA 17” 
-1280x 1024 
- Flat Scre n 


MILLENIA 15” 
- 1024 x 768 
- semi flat 
-0.28 mm 





- Silver Black | 
LD 750 N 
- 17” LCD 
- T00:1 
-8 ms wang - 
- DVI LD 950 N 
- Apple white 19” LCD 
Color 500:1 
PT GALVA TECHNOLOGIES 8 AU 


PUSAT : JAKARTA : Ji. Hayam Wuruk No. 27 Telp. (021) 3456650, Fax. (021) 3501211 

Jakarta : Jl. Januar Indah X, Blok LB XI No. 2, Kelapa Gading Permai Telp. (021) 4500501, 4513940 : 
9. 1, Telp. (0274) 541946. DENPASAR : Jl. Pandu No. 2 Tanjung Bungkak, Telp. (0361) 225552, 238 
1 16C, Telp: (031) 5024747 , Showroom : Jl. Kusuma Bangsa 116-118, Telp. (031) 5318281, 5348108 , 
SASSAR : MTC Karebosi Lt3 Blok K6-7, Jl. A. Yani, Telp. (0411) 3652146 — 47 










4 (B9253 | Tahun- MI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


a Workshop PCplus 





GAIRAH WORKSHOP PCPLUS ni peusaeai kota 


Dua pekan terakhir ini, worskhop Komputer Universitas Bina Darma, 
PCplus di pelbagai kota mulai dari Jakarta, 
Tangerang, Surabaya, Jogjakarta, Surakarta, 
hingga Palembang mendapat sambutan 
gegap gempita. Meski membuat panitia lokal 
dan PCplus lemas, sebagian besar peserta lebih lanjut dari mata kuliah arsitektur 
puas. komputer,” ungkap Sony kepada 

Jangan kaget, ini baru gebrakan pem- PCplus. 

Universitas yang merupakan 
penggabungan dari pelbagai seko- 
lah tinggi yang bernaung di bawah 


antusiasme ini muncul karena materi 
workshop sendiri terkait erat dengan 
perkuliahan. “Workshop merakit PC 
misalnya, merupakan pendalaman 





buka menjelang digelarnya serangkaian 
workshop yang lebih meriah dengan tema 
yang lebih wah di tahun depan. 

Di Palembang, workshop yang digelar 
PCplus bersama Universitas Bina Darma 





FAJAR 
FAJAR 


sI 
Iwan Raditya, instruktur video editing tengah menjelas- 
Ke depan, tak hanya para mahasiswa yang dapat menikmati workshop kan kepada peserta worskhop. Video editing termasuk 
semacam ini karena Bina Darma dan PCplus akan menggelar IT Goes to materi yang sedang banyak peminatnya. 
School. 





Para peserta workshop antusias menyimak penjelasan dari instruktur. 
Yayasan Bina Darma itu memiliki € 
fakultas dan 1'7 program studi, di 
mana salah satunya adalah Fakultas 
Ilmu Komputer yang membawahi 7 program 


menuai sukses besar. Diselenggarakan 
1—13 Desember lalu, semula panitia men- 
argetkan 400 peserta. Nyatanya, menjelang 
ditutupnya pendaftaran peserta masih terus 
mengalir hingga mencapai lebih dari 600 hingar bingar. 

orang. Tak hanya itu. Program kerja sama 

Menurut Sony Oktapriandi, ketua pro- 

gram studi teknik informatika Fakultas Ilmu 


ditujukan bagi pelajar SMA melalui program 
IT Goes to School. Menurut Sony, pro- 

gram ini nantinya akan memberikan edukasi 
dan workshop ke sekolah-sekolah yang 

berminat. Hingga saat ini, setidaknya sudah 
10 SMA di Palembang dan sekitarnya yang 
dapat menikmati program ini. Bila ada seko- 
lah lain yang ingin tergabung atau mengikuti 


program ini, langsung saja menghubungi 
Universitas Bina Darma atau ke PCplus. 
studi. Mahasiswa di fakultas inilah yang Workshop di Palembang ini sendiri 
membuat workshop di kota pempek itu lebih dapat berlangsung berkat dukungan dari 
para vendor seperti AMD, EPOX, Mushkin, 
Leadtek, Power Logic, Sonic Gear, SUN- 
FLOWER, Corega, Microsoft, dan Vaksin. 


COM. (snu) 


PCplus dan Bina Darma rencananya akan 
berlanjut dengan serangkaian program yang 


WORKSHOP LESEHAN DI SURAKARTA WORKSHOP PCPLUS DI JAKARTA-TANGERANG 


DAN JARINGAN PERKANTORAN DI SURABAYA 


Di Surakarta, workshop yang digelar di Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret 
(UNS) 9-10 Desember lalu, benar-benar bergaya “wong Solo”. Mengapa? Karena 
diselenggarakan secara lesehan. Meski demikian, itu tak menyurutkan minat 
peserta untuk menyimak penjelasan dari instruktur PCplus. 


Untuk wilayah Jabotabek, PCplus menyelenggarakannya di tiga tempat yakni Gedung 
Philips, Pejaten, Jakarta, di Kampus Universitas Tarumanagara Jakarta, dan STMIK 
Raharja di Tangerang. 


Di Gedung Philips, ruangan workshop 
yang nyaman membuat para peserta dengan 


Dua materi yakni merakit PC dan video editing disajikan oleh panitia dan Pn na anu 


mampu menjaring peserta hingga 70 orang. Menurut Ria, salah satu panitia 
dari UNS, ke depan kerja sama PCplus dengan UNS ini akan dilanjutkan dalam 
bentuk dan format yang lain, guna memberikan wawasan dan pengetahuan lebih 


Bekerja sama dengan Philips sebagai pe- 
"—. nyedia fasilitas dan vendor-vendor komputer 

— yakni Foxconn, MCPRO, Sapphire, Linksys, 
Seagate, Corega, Sunflower, LITEON, Micro- 
soft sebagai penyedia kebutuhan workshop, 
acara yang digelar akhir bulan lalu itu juga 
sukses besar. Peserta melimpah, sebagian 
besar mengaku puas, dan meminta PCplus 


lanjut tentang perkembangan teknologi informasi di lingkungan mahasiswa dan 
masyarakat kota bengawan ini. Ria mengakui animo masyarakat kota Solo me- 
mang tidak sebesar kota-kota lainnya. Mudah-mudahan dengan kerja sama yang 
berlanjut, Solo pun tak cuma dikenal karena kenikmatan makanannya tapi juga 
karena minat warganya yang tinggi terhadap teknologi informasi. 

Sementara di Surabaya, workshop dua hari bertema membangun jaringan 





lebih sering menyelenggarakan workshop 


Beginilah bila peserta serius mendengarkan penjela- dengan materi yang lebih bervariasi. Untuk 


san dari instruktur dalam workshop di Gedung yang satu ini, pembaca tak usah khawatir! 
Philips, Pejaten, Jakarta. Foto diambil 27/11. . 


ALEX 


perkantoran juga diminati peserta. Empat sesi workshop yang disediakan penuh 
terisi oleh peserta yang dengan antusias mengikuti penjelasan instrukur dari 
PCplus, T.J. Setyoadi. 

Selain di Surakarta dan Surabaya, kampus Universitas Negeri Yogyakarta juga meng- 
gelar workshop dengan materi multimedia, bersamaan dengan pameran pendidikan yang 
diselenggarakan di kampus tersebut. Menurut Ery Budinurcahyo, salah satu instruktur, 


“5 


Kami sudah menyiapkan ma- 
teri-materi baru. Jadi, jangan 
lewatkan bila “Indonesia's Best 
Workshop” menghampiri kota 
Anda! 

Di STMIK Raharja, sambutan 
peserta dan panitia lokal terhadap 
worskhop juga luar biasa. Selain 


peserta sangat antusias mengikuti materi yang menurut mereka masih terbilang baru itu. 
Acara di Surakarta dan Jogjakarta mendapatkan dukungan penuh dari Gigabyte, Kings- 
ton, LITE-ON, dan AMD serta Microsoft. (snu) 


| Tn Uu 
3 
pk 
| 2 
RI" (MN 1 
, UN LN A 


peserta yang melimpah, kegiatan 
ini mendapatkan dukungan 
penuh dari pengelola STMIK dan 
yayasan yang menaunginya. Ke 





Dukungan dari pejabat kampus dan pengelola yayasan sebagaimana 
terlihat dalam gambar membuat kerja sama bisa berlanjut dengan 
materi dan format yang lebih bervariasi. 


Beginilah gaya workshop 
ala “wong Solo”. Lesehan 
tak menghalangi minat 
peserta mencari penge- 
tahuan dan keterampilan 
baru. 





WISNU 


depan, pihak STMIK Raharja 
meminta PCplus untuk menggelar workshop maupun seminar guna memberikan 
tambahan keterampilan dan wawasan kepada para mahasiswa di kampus tersebut. 

Di kampus ini, workshop terselenggara berkat dukungan dari para vendor seperti 
Foxconn, MCPRO, Sapphire, Linksys, Seagate, Corega, Sunflower, LITE-ON, dan Micro- 
soft. 

Di kampus Universitas Tarumanagara, dengan dukungan dari vendor yang sama 
PCplus bekerja sama dengan Fakultas Teknik Informatika menggelar workshop dengan 
materi merakit PC dan seputar jaringan. Selain worskhop, panitia setempat juga menye- 
lenggarakan lomba merakit PC. (sn) 


» Mobile Chip Wimax Basehand 
a Fuji Xerox Luncurkan 3 Printer Baru 


berbisnis dengan Produk dan Layanan Gratis 


» Pengembang Software Lokal Siap Memasuki Teknologi 64-Bit 
m Toshiba Satellite Series Kini Dukung Gore 2 Duo 


BERBISNIS 
DENGAN PRODUK 


DAN LAYANAN GRATIS, 
MUNGKINKAH? 


“Di era Web D.O, hal itu sangat mungkin,” 
demikian papar Adrianto Gani, CEO Intimedia 
dalam sebuah seminar Web 2.0 pekan lalu di 
Jakarta. Web 2.0 memberikan peluang yang 
sangat terbuka bagi pemain-pemain baru 
yang muncul dengan ide-ide segar. 

Di masa lalu dan hingga kini, beberapa 
layanan di Internet masih banyak yang gratis 
alias free. Selain yang gratis, ada pula yang 
sifatnya premium. Artinya, untuk mendapat- 
kan layanan atau produk, seorang calon 
pengguna harus membeli atau membayar 
dengan harga cukup mahal. 

Namun belakangan muncul konsep baru 
yang dinamakan freemium. Artinya, tetap 
gratis dan mendapatkan layanan yang gratis 
tapi fasilitasnya bak layanan atau produk 
premium. Beberapa layanan seperti www. 
moreover.com atau www.feedburner. 
com sudah membuktikan hal ini. 

Bagaimana mereka dapat hidup dan 
bertahan di tengah persaingan yang keras? 
Tetap lewat iklan, tetapi dengan cara yang 
lebih cerdik dan tak terlalu membuat risih 
konsumen atau penggunanya. Keduanya 
adalah penyedia layanan RSS (Really 
Simple Syndication atau Rich Site Sum- 
mary) yang memungkinkan sebuah situs 
Web mengambil konten dari situs lain tanpa 
harus melakukan proses updating secara 
manual. 

Layanan lain www.dropsend.com, 
juga memberikan penawaran gratis untuk 
pengiriman dokumen digital, meski juga 
menyediakan pilihan layanan premium untuk 
pelanggannya. 

Menurut Adrianto Gani, Web 2.0 
menawarkan peluang yang luar biasa untuk 
memulai bisnis melalui Internet dan tumbuh 
menjadi besar, sehingga mendatangkan 
uang bagi penggagas atau pengelolanya. 

Di Indonesia sendiri, layanan-layanan baru 
sudah mulai bermunculan dan Adrianto 
percaya bahwa ekosistem ini akan me- 
munculkan iklim yang sehat bagi pelakunya 
dibandingkan iklim yang muncul di era Web 
Tae 

Beberapa contoh munculnya situs-si- 
tus penyedia layanan gratis di Indonesia 
yang bisa disebut antara lain adalah www. 
badminton.com, www.tokohelm.com, 
www.v-vending.com, www.wikimu.com, 
dan www.eventku.com. Mereka boleh 
dikatakan merupakan generasi baru yang 
muncul seiring dengan hangatnya perbin- 
cangan tentang Web 2.0 belakangan ini. 

Salah satu kunci terpenting untuk berha- 
sil dalam bisnis model ini menurut Adrianto 
adalah menyandarkan diri dan percaya pada 
kekuatan komunitas. “Begitu komunitas 
yang menikmati suatu layanan atau produk 
sudah terbentuk, masa depan yang menjan- 
jikan itu terbentuk,” ujarnya. (snu) 





INTEL 


PERKENALKAN 


MOBILE CHIP 
WIMAKX BASEBAND 


PERTAMA 


Peluncuran ini merupakan langkah maju 
menuju teknologi WIMAX/Wi-Fi terinte- 
grasi untuk laptop dan perangkat bergerak 
masa depan. Berbentuk chip tunggal yang 
mengintegrasikan radio multiband WIMAX/ 
Wi-Fi yang sudah ada sebelumnya, chipset 
komplet ini disebut Intel WIMAX Connection 
2300. 

Chipset Intel WIMAX Connection 2300 
ditunjukkan oleh Sean Maloney, Executive 
Vice President and Chief Sales and Market- 
ing Officer, pada acara 3G World Congress 
and Mobility Marketplace di Hongkong belum 
lama ini. Maloney menunjukkan laptop ber- 
basiskan teknologi mobile Intel Centrino Duo 
dengan mobile WIMAX (IEEE 802.16e- 
2005), Wi-Fi (IEEE 802.11n), dengan 
kemampuan HDSPA (high-speed downlink 
packet access ) 3G yang mampu mengak- 
ses Internet dengan kecepatan broadband 
menggunakan jaringan mobile WIMAX. 

Dengan desain chipset Intel WIMAX 
Connection 2300 tahap awal yang sudah 
selesai, Intel berencana untuk berfokus pada 
pengesahan dan ujicoba produk tersebut, 
dengan rencana untuk mulai uji coba baik 
dalam bentuk kartu maupun modul pada 
akhir tahun depan. (snu) 


PENGEMBANG 
SUFI WARE LOKAL 


SIAP MEMASUKI TEKNOLOGI 
64-BIT 


Dengan dukungan Intel, Microsoft, dan 
Hewlett-Packard melalui program Solution 
One, kebutuhan banyak perusahaan terhadap 
sistem yang bersifat mission critical yang 
dikembangkan oleh pengembang peranti 
lunak independen (independent software 
vendors) akan dapat terpenuhi. 

Solution One sendiri merupakan program 
di mana hasil akhirnya adalah penerbitan 
sertifikasi “64-bit Compliance” pada aplikasi 
yang dibangun oleh para pengembang peranti 
lunak lokal, yang memberikan jaminan bahwa 
setiap aplikasi yang dibangun dapat berjalan di 
atas platform berbasis 64-bit. 

Saat ini, kebutuhan proses komputasi 
64-bit di lingkungan industri dan korporasi 
mulai bergerak tumbuh seiring meningkatnya 
kebutuhan pemrosesan data yang menunjang 
bisnis perusahaan-perusahaan tersebut. Tan- 
pa adanya sebuah program yang memayungi 
migrasi teknologi ini, perpindahan platform 
dari 3D bit ke 64 bit akan menjadi momok 
yang menakutkan bagi kalangan industri, 
karena bisnis mereka bersifat critical. (snu) 





FUJI KEROX 


LUNCURKAN 


3 PRINTER BARU 


Tiga produk mutakhirnya itu disasar untuk 
Small Medium Business ataupun SOHO. 
Dua dari tiga produk tersebut merupakan 
printer multifungsi sementara sebuah lagi 
merupakan printer laser berwarna. 

Ketiga printer ini, masing-masing Do- 
cuPrint C2090FS, WorkCenter 3119 dan 
DocuPrint C2100, selain didesain untuk 
pengguna dengan ruang yang terbatas juga 
dilengkapi dengan sejumlah fitur menarik 
seperti front control panel untuk men- 
jalankan semua aktivitas dari satu sisi untuk 
menghemat ruang. 

DocuPrint C2O9OFS selain memiliki ke- 
mampuan cetak juga memiliki 3 kemampuan 
lain seperti fax, scan, dan copy. Kecepatan 
cetak yang tinggi dan software Docuworks 


TOSHIBA 
SATELLITE 
SERIES kim pukung 


CORE 2 DUO 


Pekan lalu (14/12), Toshiba meng- 
umumkan update terhadap jajaran note- 
book populernya yaitu seri Satellite A100 
dan M100. Kedua seri notebook terse- 
but kini sudah diperkuat oleh seri prose- 
sor Merom dari Intel yang berteknologi 
Core D Duo. Kedua jajaran produk terse- 
but, Satellite A100 dan M100 
merupakan — 


| Pa 
' 




















notebook 
yang berbasis 
Centrino Duo mobile. 
Karena sudah menggu- 
nakan prosesor terbaru dari Intel Core 
Microarchitecture, notebook-notebook 
tersebut kini dapat menangani sejumlah 
tugas/ task dalam waktu lebih cepat 
sambil mengonsumsi daya lebih sedikit. 
Demikian pula dengan tingkat kebisingan 


5 273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


5.0 menjadi salah satu fitur unggulannya. 

Sementara WorkCenter 3119 yang me- 
miliki kecepatan cetak 18 halaman per menit 
melengkapi diri dengan fitur unik seperti ID 
Copy dan autofit copy. Untuk seri ini 3 ke- 
mampuan dimiliki dengan tidak menyertakan 
fitur faksimile. DocuPrint C2100 merupakan 
laser printer warna dengan kemampuan 
jaringan dengan mengusung fitur unik Direct 
Iransfer Image System yang memung- 
kinkan penggabungan 4 warna dasar secara 
simultan. 

Menurut Vincent Sim, Regional Market- 
ing Manager-ASEAN Fuji Xerox Printer, 
pertumbungan penjualan printer, khususnya 
printer multifungsi di Indonesia sangat baik. 
Berdasarkan data IDC yang dimilikinya, 
pasar printer multifungsi ini bertumbuh 1596 
hingga 2096 selama tahun 2006 dengan 
perkiraan menembus angka 20 ribu unit di 
tahun 2007. Dengan jajaran produknya, 

Fuji Xerox berharap memperoleh 206 dari 
pangsa pasar yang ada. (sil) 


dan panas yang dikeluarkan. 

Setiap notebook Satellite terbaru 
tersebut juga dilengkapi dengan teknologi 
Clear SuperView untuk tampilan yang 
terbaik pada game, film ataupun aplikasi 
kerja, DVD SuperMulti yang mendukung 
penulisan ke dua format serta double 
layer, dan menyediakan speaker ste- 
reo internal keluaran harman/kardon 
berteknologi TruSurround. Selain itu, 
notebook tersebut juga memiliki fitur 
proteksi spill resistant pada keyboard- 
nya untuk memungkinkan penggunanya 
melakukan shutdown terlebih dahulu 
ketika notebook-nya terkena tumpahan 
cairan. 

“Notebook Satellite terbaru Toshiba 
datang dengan prosesor Core 2 Duo 

yang menawarkan performa dan efisiensi 
energi yang lebih baik serta dengan 
desain portabel yang menarik.” Ucap 
Hazel Yap, Assistant Manager of 
Product Marketing for Toshiba Com- 
puter Systems Division. “Jajaran 
notebook Satellite terbaru ini 
menawarkan pilihan yang luas 
dari sisi bentuk, fungsi, dan 
fleksibilitas, memung- 
5 kinkan peng- 


— 





gunanya 
memanfaatkan 
hotebook mereka 








untuk memenuhi semua 
kebutuhan dari sebuah komputer 
portabel,” tambahnya. 

Jajaran produk notebook Toshiba 
kini tersedia di pasaran Indonesia dengan 
kisaran harga mulai dari 599 dolar AS 
sampai 3299 dolar AS. (imn) 


6 @273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





a Sekolah Berbasis II 


oleh | Alois Wisnuhardana | wisnu@tabloidpcplus.com 


Menjadikan Teknologi Informasi 





ak cuma itu. Ketika menjelaskan ke- 
Ir linier dan kecepatan anguler, 

Budi membawakannya dengan meng- 
hadirkan "Valentino Rossi” ke dalam ruang 
kelas. Bagaimana mungkin? 

Dibantu laptop plus LCD proyector, Budi 
memerlihatkan klip video bagaimana pem- 
balap Valentino Rossi harus memiringkan 
badannya ketika melewati sebuah tikungan 
di lintasan balapan. Kemudian, video itu 
diberi ilustrasi berupa garis dan grafik, untuk 
menunjukkan berapa kecepatan maksimum 
dapat ditempuh Rossi untuk dapat melewati 
tikungan dengan aman. Demi memberi pema- 
haman lebih kepada siswanya, sang guru 
juga memutar video balapan mobil. “Mobil itu 
terpelanting karena melaju melebihi kecepa- 
tan maksimum ketika berada di lintasan yang 
melengkung,” terang Budi. 


BUKAN KURSUS 

SMAN 1 Sewon Bantul adalah salah satu 
SMA yang sudah memanfaatkan TI untuk 
keperluan belajar mengajar. Di situ, setiap 
anak menggunakan komputer untuk mema- 
hami pelajaran dari gurunya. “Kami memang 
mencoba mengoptimalkan fasilitas yang ada. 
Jadi laboratorium komputer tidak cuma jadi 
tempat kursus mengetik, Office, dan seba- 
gainya, seperti yang terjadi di banyak sekolah 
lain, tapi betul-betul dimanfaatkan untuk 
kepentingan belajar mengajar,” ungkap Budi, 
alumnus Fisika UGM. 

Meski jumlah komputer di sekolah itu saat 
ini masih terbatas, tak lebih dari 50 unit dan 
digunakan oleh lebih dari 800 siswa, kemau- 
an siswa untuk memanfaatkan sarana yang 
terbatas tak surut. Ferry Anggoro, siswa kelas 
1, mengaku memanfaatkan warnet yang 
ada di dekat sekolah atau rumahnya untuk 
mendalami bahan pelajaran, di mana alamat 
untuk bahan-bahan itu juga sudah diberikan 


KELAS LEBIH MAHAL! 


Untuk dapat mengikuti kelas ICT ini, 
siswa umumnya harus menjalani tahap 
seleksi, mulai dari psikotes, wawancara, 
dan dukungan tertulis dari orang tua. 
Program ICT Based Class yang diterapkan 
di SMP 5, SMA MUHI, dan SMAN 8 Jog- 
jakarta misalnya, dari segi biaya bulanan 
juga dua kali lipat lebih besar dibandingkan 
kelas reguler. Misalnya untuk kelas reguler 
sumbangan pendidikan yang dipungut 
sekitar 150 ribu per bulan per siswa, untuk 
program ini orang tua harus merogoh 
kocek sekitar 300 ribu per bulan. 

Meski lebih mahal, dengan tingkat 


WISNU/PCplus 


Sebagai Fondasi Pendidikan 


“Satu dibagi tak terhingga hasilnya berapa?” tanya Pak Budi kepada siswa-siswanya. Bebera- 


pa menjawab lirih, sebagian diam. Budi lalu membuat analogi yang lebih mengena. “Kalau satu 


roti dibagi orang se-Bantul seperti waktu gempa tempo hari, hasilnya berapa? Muridnya ter- 


diam. “Semuanya nggak kebagian alias nol!” Budi menegaskan.Begitulah cara Budi Setyono 


(40), guru fisika SMAN 1 Sewon, Bantul dalam mengajar murid-muridnya. 





Budi Setyono (kiri), Nurdin Somantri (tengah), dan Ismail Syah. TI harus harus menjadi 


tulang punggung proses belajar mengajar. 


oleh gurunya. 

Budi mengaku, pertama kali mengenal- 
kan model pembelajaran seperti ini tidaklah 
mudah. Banyak guru yang tidak siap, dan 
belum banyak materi yang bisa diadaptasi 
dan diadopsi untuk proses belajar mengajar di 
kelas. Namun seiring berjalannya waktu, ber- 
tambahnya relasi, dan meningkatnya keahlian 
para guru, kini materi-materi pelajaran dalam 
bentuk presentasi, animasi flash, sudah lebih 
gampang didapatkan. 

SMAN 8 Jogjakarta, juga SMA Muham- 
madiyah 1 (MUHI) dan SMPN 5 di Jogjakarta 


keberhasilan dan pemahaman yang jauh 
lebih baik dibandingkan model pengajaran 
konvensional, seharusnya pihak sekolah 
maupun birokrat pendidikan mengupaya- 
kan bagaimana model pembelajaran ini 
dapat diimplementasikan secara lebih luas, 
dengan biaya yang dapat ditekan secara 
lebih murah. 

Rektor STMIK Perbanas yang juga 
pakar teknologi informasi Dr.Ir. Richardus 
Eko Indrajit M.Sc, MBA mengatakan, 
dengan skalabilitas yang sedemikian besar, 
potensi itu seharusnya bisa dimanfaatkan 
untuk menekan biaya serendah mungkin. 
"Dengan potensi yang sedemikian besar, 
pendidikan berbasis Il yang murah bukan 
sesuatu yang mustahil,” ujarnya. B 














| 
| 
1 | 
di Ber - 


WISNU/PCplus 


Valentino Rossi pun diboyong ke ruang kelas untuk memudahkan siswa mencerna materi pe- 


Bai 


—.. 
Ka & , 


Pi 
ap” 





: 5 C. 
| : " m 1 at 
| aa 


| 
« — 
Teng 
Tg 
Ba 





aa 


lajaran. Dengan fasilitas yang tak terbilang mewah, pelajaran sulit tetap dapat dibuat mudah. 


bahkan bergerak lebih maju. Di tiga sekolah 
tersebut, bahkan sudah diperkenalkan kelas 
berbasis TI ((CT Based Class). Di situ, ada 
satu prasyarat pokok yang harus dimiliki oleh 
siswa, yakni memiliki laptop sendiri. Untuk 
itu, mereka yang ingin masuk kelas tersebut, 
selain secara akademis mencukupi, juga 
membutuhkan persetujuan tertulis dari orang 
tua siswa, karena bagaimanapun kelas ini 
juga berbiaya lebih mahal dibandingkan kelas 
reguler. 

“Jelas butuh dukungan dari orang tua, 
karena program ini juga melakukan studi 
banding keluar negeri yang memerlukan biaya 
cukup besar,” ungkap Nurdin Somantri (39), 
guru di ketiga sekolah tersebut. “Misalnya saja 
SMA MUHI yang baru-baru ini melakukan 
studi banding ke sekolah yang menerapkan 
pola pembelajaran berbasis TI di Korea Se- 
latan,” imbuh Nurdin. 


DUKUNGAN PELBAGAI PIHAK 

Budi puas bahwa model pembelajaran ini 
bisa meningkatkan daya saing anak didiknya 
ketika masuk ke perguruan tinggi. “Dari tahun 
ke tahun sejak metode ini dikenalkan 2003 
lalu, jumlah murid yang diterima di PTN me- 
ningkat,” ujarnya. 

Kedua guru itu kian intensif setelah 
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 
Microsoft misalnya, melalui program Partners 


in Leaming (PIL) terus memompa keahlian 
dan semangat mereka dengan mengikut- 
sertakan mereka ke pelbagai pelatihan. Budi 
mengikutinya di Kinibalu, Malaysia, sedang- 
kan Nurdin menjalani pelatihan di Bangkok, 
Thailand. 

Menurut Ismail Syah, Education Program 
Manager Microsoft Indonesia, sudah ada 20 
ribu guru dari 8.6778 sekolah yang dilibatkan 
dalam program pelatihan ini. Selain memberi- 
kan pelatihan, Microsoft juga menawarkan 
program lain seperti Fresh Start, Learning 
Grant, dan School Agreement. Fresh Start 
adalah program donasi berupa sistem operasi 
Windows 98 yang sudah dimiliki oleh sekolah. 
Sementara Learning Grant adalah program 
pelatihan untuk guru sekolah, dan School 
Agreement adalah program lisensi untuk ap- 
likasi Microsoft yang bisa didapatkan dengan 
harga khusus, yang diskonnya bisa mencapai 
9096 dari harga normal. 

Microsoft sendiri secara global juga meng- 
gelar program seperti Innovative Teacher 
Competition yang diselenggarakan di tingkat 
nasional maupun internasional. Ismail menga- 
takan, “Melalui program ini para guru dapat 
berbagi pengalaman dengan guru dari negara 
lain mengenai bagaimana cara berkolaborasi 
dan merancang metode pembelajaran dan 
mengimplementasikannya di ruang kelas 
kepada para murid secara interaktif.” D 


» liga Printer Hewlett Packard 
a Lreative Luncurkan Zen V Plus 
a 02 Zone Terbesar di Indonesia 


» Memori Apogee Masuk Pasar Indonesia 


m Microsoft Luncurkan Tiga Produk Terbarunya di Indonesia 


TIGA PRINTER 


MEWLETT 
PACKARD 


Saat ini, 90 persen printer 
laser yang digunakan di dunia 
adalah printer monokrom, 
sedang sisanya adalah printer 
laser warna. Hal tersebut 
disampaikan oleh Subin 
Josepeh, Managing Director 
Imaging Printing & Personal 
System Group, Hewlett Packard Indone- 
sia, Selasa (05/12) lalu, dalam peluncuran 
tiga printer barunya. Tambahan dari Subin, 
diprediksikan bahwa tahun 2009, 60 
persen pasar printer laser akan dikuasai 
oleh printer laser warna. 

Bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, 
HP merilis tiga mesin printer laser baru 
yang diposisikan sebagai pengganti mesin- 
mesin fotokopi yang mencakup berbagai 
ukuran pencetakan. Mesin-mesin yang 
baru diluncurkan adalah seri HP LaserJet 
M3035 MEP, HP LaserJet M4345 MFP, 
dan HP LaserJet M5035 MEP. 





MICROSUFT 


LUNCURKAN TIGA PRODUK 
TERBARUNYA DI INDONESIA 


Ketiga produk tersebut, Microsoft Office 
2007, Windows Vista, dan Exchange Server 
2007, dinyatakan oleh Microsoft sebagai 
produk paling “canggih” dalam sejarah 
Microsoft. 

Sebagaimana di tingkat global, produk 
tersebut pertama-tama tersedia untuk kala- 
ngan bisnis, di mana mereka membutuhkan 





HP LaserJet M3035 MEP dilengkapi 
dengan kemampuan cetak 35 halaman 
per menit, dengan output bundelan yang 
sudah di-stapler. HP LaserJet M4345 
MFP diklaim sebagai mesin cetak dengan 
dengan kemampuan fungsi fotokopi, faks, 
dan pengiriman dokumen secara digital. 
Sedang HP LaserJet M5035 MFP meru- 
pakan printer multifungsi dengan format 
lebar pertama dari HP. Mesin ini mampu 
mencetak hingga 35 halaman per menit, 
dan dilengkapi dengan kemampuan cetak, 
Totokopi, faks, dan stapler. (raa) 





kecepatan dalam berkomunikasi, memper- 
luas jangkauan dan memungkinkan perubah- 
an yang sangat cepat. 

Menurut Tony Chen, Presiden Direktur 
PT Microsoft Indonesia, versi baru Windows, 
rilis baru Office dan Exchange Server D00'7 
adalah hasil dari kolaborasi antara Microsoft 
bersama pelanggannya. 

Pengembangan produk tersebut benar- 
benar mengikuti skenario nyata yang didapat 
dari para pelanggan yang secara sukarela 
mengizinkan Microsoft untuk terjun langsung 
mengamati cara bekerja mereka pada lebih 
dari 1 juta sesi yang diadakan pengguna 


CREATIVE LUNCURKAN 


LEN V PLUS 


Kamis, 7 Desember lalu, Macindo, dis- 
tributor resmi salah satu lini produk Creative 
memperkenalkan update terbaru Creative ke 
pasaran. Produk yang dimaksud adalah Zen 
V Plus, sebuah perangkat MP3 player leng- 
kap dengan pemutar foto dan video serta FM 
radio built-in. 

Produk ini memiliki ukuran yang mungil 
dan bobot ringan serta didesain khusus untuk 
memudahkan pemutaran file musik, gambar, 
ataupun video. Perangkat berlayar LCD 1,5 
inci jenis OLED ini dilapisi dengan coating di 
seluruh bagian casing-nya untuk F 
mencegah lecet dan gores. 

Fitur perekaman suara yang 
disediakan dapat digunakan 
untuk merekam voice selama 
berjam-jam tergantung kapasi- 
tas media simpan berbasis flash 
yang terdapat di dalam produk 
ini. Selain dapat digunakan untuk 





7 (89278 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


mereka pada memori yang disediakan. 

“Kami meramalkan bahwa MP3 player 
Creative Zen V Plus ini akan menjadi produk 
terlaris di pasar, khususnya di tahun 2007 
nanti setelah handphone. Untuk tahun de- 
pan, kami menargetkan penjualan perbulan- 
nya bisa mencapai 5000 unit”, ucap Santoso 
Suratso, Managing Director, PT. Macindo. 

Bagi yang tertarik, produk ini tersedia 
dengan 3 varian kapasitas yaitu 1GB (warna 
dasar hitam/putih dengan aksen oranye) 
yang dijual dengan harga Rp 905.850, 2GB 
(warna dasar hitam/putih dengan aksen 
hijau) seharga Rp 1.271.850, serta 4GB 
(warna dasar hitam dengan aksen biru) 
seharga Rp 1.637.850. (tmn) 





CREATIVE ZEN V PLUS 


LAUNCHING 


December 2006 





Front Row Sports Grvi, 






3g Ni | 









































” -R » - . - 3 
44 J - i bt | 
aa 8 


v sun ", 


merekam voice, fitur recording Crel & PP Ma 

ini juga dapat dimanfaatkan untuk F4 "NG y. s » 4 b 
merekam siaran radio FM. Peng- 3g g8 Ang s 3 | 
guna Creative Zen V Plus dapat MA om da 5. NG fa l 


FIRMAN/PCplus 


menyimpan 32 kanal radio favorit 


. 


MEMORI APOGEE 


RESMI MASUKI 
PASAR INDONESIA 


Awal Desember 2006 secara resmi 
Agung Jaya Lestari meluncurkan memori 
dengan brand Apogee ke pasaran Indone- 
sia. Brand tersebut merupakan merek milik 
Walton Chaintech Corporation. 

Chaintech sendiri sebelumnya merupakan 
produsen yang dikenal dengan pembuat 
motherboard, dan sejak 2596 sahamnya 
dibeli oleh Walton Advanced Engineering 
pada tahun 2005 lalu, Chaintech kemudian 
tergabung ke dalam PSA group dan mening- 
galkan bisnis motherboard-nya. 

Berbeda dengan produsen memori 
lainnya, memori dengan brand Apogee ini 
dikemas dan diproduksi secara internal. Ini 
dimungkinkan karena Walton Advanced Engi- 
neering merupakan perusahaan spesialis /C 
testing and packaging, dan IC untuk modul 
memori Apogee dibeli dari Samsung, Hynix, 
dan Elpida dalam bentuk water. 


“1 





: lah 


“0 kim 





Pai 


un 








Teknologi memori milik Winbond juga dapat 
dimanfaatkan oleh Apogee karena perusa- 
haan tersebut juga tergabung dalam PSA 
group. Karena semua dapat diproduksi secara 


in-house, ini memungkinkan memori dengan 
brand Apogee dapat diproduksi dengan cost 
yang rendah. Selain harga jual yang lebih ren- 
dah, Apogee juga menawarkan life time war- 
ranty. Namun garansi yang diberikan berlaku 
internasional. 

Di samping memproduksi memori dengan 
brand Apogee, Walton Chaintech Corporation 
juga melakukan penyediaan memori utama un- 
tuk beberapa produsen besar seperti IBM, Dell, 
HP, dan bahkan beberapa produsen memori 
merek lainnya. 

Selain memproduksi chip memori untuk 
modul memori utama PC, Apogee juga mem- 
produksi IC memori untuk VGA card. Asal tahu 
saja, VGA card tersebut juga dijual dengan 
brand Apogee, dan terdiri dari lini VGA PCI Ex- 
press x16, dan AGP &x. Tahun depan, Apogee 
juga akan mengembangkan jajaran produknya 
ke memori seri overclocking, value, dan ECC 
Registered untuk server dan workstation, 
serta memori berbasis flash. (tmn) 


akhir (user sessions). Selama masa pengu- 
jian, pelanggan dari berbagai belahan dunia 
telah men-download lebih dari 5 juta versi 
beta ketiga produk tersebut dan memberikan 
tanggapan dan saran. 

Sebanyak 17 mitra lokal di Indonesia 
bekerja erat untuk mempersiapkan pelun- 
curan hari ini, di antaranya Intel, Hewlett 
Packard, Acer, Nortel, XL, Windows Mobile, 
Samsung, Mitra Integrasi Informatika, SCS 


Agit, Asaba Computer Centre, dan Solusi. 
Begitu juga partner OEM Microsoft (Origi- 
nal Eguipment Manufacturing) di Indonesia 
seperti Relion, Extron PC, Wearnes, Zyrex, 
PC Alfa, Asher Comrade. 

Perusahaan di Indonesia yang sudah 
mengadopsi solusi terbaru Microsoft ini 
antara lain Lippo Bank (perbankan), Mulia 
Group (properti), Pertamina (perminyakan), 
Telkomsel (telekomunikasi). (snu) 


8 (273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


a (GOS 





GOS 
Vie 
yan 













dalah Ke- 
menterian 
Negara Ri- 


set dan Teknologi, 
Departemen 
Kementerian Ko- 
munikasi dan In- 
formasi, Departe- 
men Pendidikan 
Nasional, Kemen- 
terian Pember- 
dayaan Aparatur 
Negara, dan Ke- 
menterian Hukum 
dan HAM yang 
menjadi deklarator 
program IGOS. Man- 
taat dari program ini yang 

bisa langsung dirasakan oleh masyarakat 
utamanya adalah ketersediaan opsi peranti 
lunak legal yang terjangkau. 


PERANTI LUNAK DAN HAKI 

Sejak pemberlakuan UU No. 19 Tahun 
2009 mengenai HaKI (Hak atas Kekayaan 
Intelektual), pemerintah kian tegas melaku- 
kan razia di pasar peranti lunak. Undang- 
undang tersebut lebih ditujukan pada para 
pengguna komputer (end user). 

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa 
penggunaan peranti lunak bajakan dalam 
konteks bisnis merupakan pelanggaran berat 
atas HaKl—bahkan dalam lingkup bisnis 
kecil dan menengah seperti warung Internet 
(warnet). Logikanya, tidak masuk akal bagi 
kalangan bisnis untuk menghasilkan uang 
tanpa mengeluarkan uang untuk membeli 
lisensi peranti lunak untuk bisnisnya. 

Saat ini, meskipun isu HaKI sudah 
mengemuka, masih banyak pengguna 
komputer yang menggunakan peranti lunak 
Ilegal (tanpa lisensi). Nama Indonesia bahkan 
sempat masuk dalam daftar prioritas penga- 
wasan sebagai negara ketiga dengan tingkat 
pembajakan peranti lunak tertinggi, setelah 
Vietnam dan Ukraina. 

Kenapa pembajakan peranti lunak sulit 
sekali untuk diatasi? Alasannya tak lain 


Panduan "kenggunaan 
TN MUsUNNARA 2006, 


Ka eat Men seakan 
- . 5 Ir : 


ALEX/PCplus 


oleh | Restituta Ajeng Arjanti | ajeng @tabloidpcplus.com 


Nusantara: 
nuju Dunia TI Indonesia 
g Legal 





Program IGOS, singkatan dari “Indonesia, Go Open Source!” bukan- 
lah program baru dalam kampanye pemerintah mengenai peranti lunak 


yang legal. Dideklarasikan oleh lima kementerian dan departemen pada 


tanggal 30 Juni 2004, IGOS menjadi salah satu topik yang jadi sorotan 


karena harga peranti lu- 
nak berlisensi mahal. Hal 
- ini mencip- 
PA takan sebuah 






dilema— 


1 Jnselei 
Dendang ISA baseimana 


UI INIARA 2006 
1505 MUSAIT : rakyat bisa 


pintar 

kalau harga 
aplikasinya 
mahal? 


SOLUSI 
APLIKASI 
LEGAL 

Mahal- 
nya biaya 
penggunaan 

aplikasi legal berlisensi 
memang menjadi faktor utama munculnya 
kebutuhan akan peranti lunak murah dan 
terjangkau. Dan pengembangan beragam 
peranti open source merupakan langkah 
strategis untuk memintarkan masyarakat. 

Ditilik dari kacamata bisnis, memang ada 
banyak manfaat dari pengembangan peranti 
lunak open source. Selain bisa mengurangi 
penggunaan devisa negara untuk pembelian 
peranti lunak, peranti open source juga 
bisa mengurangi ketergantungan pengguna 
terhadap satu jenis peranti lunak saja. Hal ini 
tentunya membuka kesempatan bagi industri 
perangkat lunak nasional untuk berkembang. 

Dari sisi keamanan, peranti lunak open 
source juga lebih terjamin ketimbang peranti 
yang source code-nya tertutup. Kesimpu- 
lannya, pilihan untuk mengembangkan dan 
memanfaatkan peranti lunak open source 
merupakan pilihan yang rasional—baik dari 
dari sisi ekonomi maupun tingkat keamanan- 
nya. 

Melalui pendekatan open source ini, 
pemerintah berharap dunia TI dalam negeri 
bisa berkembang. Jika dulu Indonesia diang- 
gap sebagai pengimpor TI, maka di masa 
mendatang pemerintah berharap adanya 
perubahan paradigma bahwa Indonesia justru 
menjadi negara pengekspor TI. 


para pemerhati teknologi informasi di Tanah Air. 


Bicara mengenai peranti lunak yang 
ideal, Richard Mengko, Staf Ahli TI Men- 
ristek, memiliki pendapatnya sendiri. 

“Ada empat pertanyaan utama dalam 
pemanfaatan software komputer", ujar 
Mengko. “Keempat pertanyaan tersebut 
adalah: apakah software tersebut bisa 
menyelesaikan masalah digital divide (ke- 
senjangan digital), apakah software tersebut 
bisa melawan penggunaan software ilegal 
(bajakan), apakah software tersebut bisa 
ikut mengembangkan kemampuan industri 
domestik, dan apakah software tersebut 
bias menciptakan nilai tambah dari isi konten 
dan aplikasinya”, paparnya. 

Menurut 
Mengko, jika 
sebuah peranti 
lunak mampu 
menjawab empat 
isu tersebut, Bahana 
maka peranti 


Wars perasa: MANA 


Silahik.dei Weetiii Tusi Penis fueraee) based 





dilengkapi dengan fungsi office, grafis, dan 
Internet. Dengan antarmuka yang mudah di- 
mengerti, IGOS Nusantara 2006 mendukung 
pengelolaan dokumen dan teks, database, 
spreadsheet, dan aplikasi presentasi. 

Selain aplikasi office, IGOS Nusantara 
juga dilengkapi dengan aplikasi grafis GIMP, 
dukungan browser Web Firefox untuk akti- 
vitas browsing, aplikasi Ihunderbird untuk 
pengelolaan e-mail, dan aplikasi GAIM untuk 
chatting. 

IGOS-Source—bisa dikatakan sebagai 
repositori I4OS—merupakan media layanan 
berkapasitas 558GB (untuk saat ini), yang 
menyimpan berbagai koleksi perangkat 


Pa lunak. Melalui 
| COs | IGOS-Source, 
Hide pengguna bisa 

mengunduh 


berbagai aplikasi 
dan distro open 
source di alamat 





tersebut bisa di- http://www.igos- 
gunakan secara source.or.id. 
nasional. Sebagai 
informasi, I6GOS- 
IGOS NUSANTARA “Tape MA Source meru- 
2006 DAN 1GOS- NN & TON O"O ha T pakan hasil kerja 
SJURCE Tampilan aplikasi IG0S Nusantara 2006. ATI Sama Ristek dan 
Senin Komunitas Java 


(04/12) lalu, bertempat di Gedung BPPT, 
Jakarta, Kementerian Negara Riset dan 
Teknologi (Ristek) meluncurkan aplikasi desk- 
top berbasis open source IGOS Nusantara 
2006 dan Repositori: I4OS-Source. 

IGOS Nusantara 2006 merupakan aplikasi 
turunan dari Linux Fedora Core 5 yang sudah 


yang didukung oleh PT Sun Microsystem. 
Bersamaan dengan peluncuran IGOS 
Nusantara 2006 dan I6GOS-Source, Ristek, 
bekerja sama dengan Intel Indonesia, juga 
meresmikan Laboratorium Test Bed IGOS. 
Lab ini difungsikan sebagai lab uji coba ber- 
bagai aplikasi berbasis open source. (BD 


Tabel Spesifikasi Sistem untuk IGOS Nusantara 2006 


Perangkat Keras 
Prosesor 
(atau setara) 


Minimal 
Intel Pentium Il 300MHz 


Disarankan 


Intel Pentium III 800MHz 
(ke atas) 


128MB 256MB 


Harddisk 


VGA Card 1.0MB (resolusi 800x600) BMB (resolusi 1024x7158) 
Co Ron 





m Real Time Strategy Game 


oleh | Septian Victorinus | septemberan49@yahoo.co.id | Game Reviewer 


Ine Lord of the Ring: 


The Battle for Middle-earth 
Il-ihe Rise of 


Kurang dari setahun 
setelah rilis The Battle for 
Middle Earth II, Electronic 

Arts mengeluarkan expan- 
sion pack untuk game 
tersebut. Judulnya The 

Return of the Witch-King. 


pansion pack bertajuk The Rise of 
the Witch-King ini berkisah tentang 
seorang raja penyihir yang meru- 


pakan pimpinan dari kelompok penyihir jahat 
yang ingin menguasai dunia. 


GAMEPLAY 

Witch-King adalah letnan utama, pe- 
mimpin dari pasukan Nazgul, pasukan jahat 
Sauron. Kisah dalam permainan ini terjadi 
setelah pertempuran epik yang 
bisa Anda lihat di film The Fel- 
lowship of The Ring. 

Setelah Sauron dikalahkan 
oleh aliansi manusia dan peri, 
dan cincin “One Ring” yang 
keramat hilang, pasukan setan 
kalah dan kembali terkurung. 
Berabad-abad kemudian, 
Witch-King muncul untuk 
mengembalikan kejahatan 
Sauron ke muka bumi. 

Secara keseluruhan, ada 
tujuh campargn di sini. Setiap 
jalinan campaign dalam 
permainan ini menceritakan 
sejarah bagaimana Witch-King mengemba- 
ikan kejahatan ke muka bumi dan berusaha 
menyatukan diri dengan berbagai kelom- 
pok di kerajaan Angmar, sambil tetap ingin 
menghancurkan kerajaan kuno Arnor. 

Pasukan Arnor kurang disorot dalam per- 
mainan ini karena pasukan ini pada dasarnya 
hanyalah pasukan manusia yang memiliki 
beberapa unit perang. Sedangkan Angmar 
merupakan kelompok besar yang terdiri dari 
makhluk-makhluk troll. Jadi jangan heran 
jika dalam permainan ini Anda lebih banyak 
bertemu dengan pasukan troll ketimbang 
pasukan manusia berkuda. 

Selain bertemu dengan bangsa troll, 





Anda juga akan bertemu dengan para penyi- 
hir dan thrall master. Pasukan penyihir sifat- 
nya fleksibel, tapi lebih sulit untuk digunakan 
dalam pertempuran. Pasukan ini memberikan 
kelompok Angmar kekuatan yang lebih kecil 
dalam menghadapi pertempuran. Tiap pe- 
nyihir punya beberapa macam mantera yang 
sebenarnya kurang bisa membantu dalam 
pertempuran. 

Thrall master memiliki kemampuan 
untuk memanggil berbagai unit tempur, 
seperti pasukan pengendara serigala 
dan spearmen. Dengan bantuan thral/ 
master, kelompok Angmar bisa me- 
manggil bala bantuan dari pasukan seri- 
gala. Jika ingin, kelompok Angmar juga 
bisa meminta bantuan dari bangsa troll 
primitif dan kelompok serigala. Bangsa 
troll primitif dengan senjata ketapelnya 
malah lebih bisa diandalkan di medan 
pertempuran. Ya, setelah Anda masuk 
dalam kelompok Angmar, Anda akan 
tahu betapa kuatnya mereka. 

Pertama kali masuk ke dalam 


permainan, Anda bisa masuk ke pilihan 





“Create A Hero”. Setelah memilih karakter 
jagoan yang Anda inginkan, Anda bisa me- 
nentukan kemampuan apa saja yang Anda 
berikan untuk jagoan Anda. 

Sistem kustomasi dalam permainan ini 
bisa dibilang menyenangkan dan cukup 
fleksibel. Dengan antarmuka yang mudah, 
Anda bisa mengisi 10 poin kekuatan untuk 
setiap level. Anda bisa menciptakan jagoan 
yang pandai bertarung dengan senjata atau 
pintar bermain mantera. 

The Rise of the Witch-King berkisah 
tentang kejatuhan bangsa manusia setelah 
One Ring, cincin keramat yang asli, hilang. 
Ada banyak kelompok jahat yang memihak 
Sauron. Utamanya mereka adalah kelompok- 





kelompok manusia serigala, bangsa troll, 
kelompok slaver, dan para penyihir gelap. 
Kelompok-kelompok inilah yang bakal mem- 
buat gameplay permainan ini jadi menarik. 
Di sini, Anda akan masuk dalam kelom- 
pok Angmar. Anda akan berlatih tempur. 
Anda juga akan belajar untuk beradaptasi 
dan membuat taktik dan strategi perang 
untuk melawan musuh Anda. Anda pun 
akan melatih regu-regu tempur dan menen- 
tukan unit-unit tempur yang akan dikirim ke 


ME NE AA AE 
ae ii Ea ian Ge aa apa apa Pe Ne Peri 
Fa Ae eka an el en De 


BN 2 ap ja 


medan perang. Umumnya, pasukan Angmar 
membangun pasukannya secara mendadak, 
setelah melakukan kontak dengan musuh- 
nya. 

Salah satu bagian terbaik dari expansion 
pack ini adalah peta permainan yang luas. 
Di sini, Anda bisa menemukan berbagai titik 
strategis, serta banyak pasukan pejuang 
yang kuat dan pejuang. Hal ini benar-benar 
mendeskripsikan kisah epik yang ada pada 
buku novel karangan J.R.R. Tolken. 

Jika Anda adalah maniak permainan 
online, Anda tak perlu kuatir. Selama Anda 
terhubung dengan jaringan Internet, Anda 
bisa mengadu kekuatan dengan teman-te- 
man Anda. Maksimal jumlah pemainnya 
adalah 8 orang. 


KEKUATAN CINCIN ANGMAR 

Kekuatan cincin-cincin milik kelompok 
Angmar bisa dibilang unik. Kelihatan- 
nya, cincin-cincin tersebut tidak berfungsi, 
padahal mereka mengandung kutukan yang 
bisa menguras energi musuh-musuh dari 
kelompok Angmar. 

Dengan cincin tersebut, dan jika Anda 
memiliki kekuatan yang cukup besar, Anda 
bisa memanggil angin untuk mengacaukan 
kegiatan musuh, atau menyerang mereka 
dengan bongkahan-bongkahan es, atau 


9 (3273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





the Witch-King 


bahkan membuat mereka beku. Pada level 
tertinggi, makhluk yang bisa keluar dari 
cincin Angmar adalah makhluk werewolf 
raksasa. 


ARTIFIGIAL INTELLIGENGCE 

Satu hal yang hilang dalam permainan 
ini adalah komponen angkatan lautnya, yang 
memang selalu tidak dicantumkan di setiap 
expansion pack seri permainan Lord of the 
Ring. 

Al dalam permainan ini bisa dibilang 
cukup bagus dan sudah banyak mengalami 
perbaikan, meskipun masih ada kekurang- 
annya. Masih banyak gerakan di komputer 
yang membuat tampilan peta permainan 
menjadi sedikit sulit dimengerti. Di sisi lain, 
Al taktis real-time strategy permainan ini 
justru terlihat cerdas. Anda bisa melihat mu- 
suh-musuh Anda bergerak menyelinap untuk 
menyerang pasukan Anda. Anda juga bisa 
melihat pasukan kavaleri melakukan serang- 
an dan menghancurkan benteng-benteng 
musuh. Dengan begitu, Anda bisa bertarung 
lebih agresif. Musuh Anda pun bisa meres- 
pon atau melakukan serangan dengan cara 
yang masuk akal. 

Jika Anda adalah penggemar berat 
kisah epik Lord of The Ring, Anda wajib 
untuk mengoleksi permainan ini. Jika belum 
mengadu gesit di arena gaming The Rise of 
the Witch-King, rasanya Anda belum lengkap 
memainkan seri The Battle for Middle Earth. 
Jadi, selamat bermain! && 


Publisher: EA Games 
Developer: EA LA 


Spesifikasi Sistem Minimum: 
Sistem Operasi Windows XP 
DirectX versi 9.Oc 
Prosesor Intel Pentium 1.6GHz (atau 
setara) 
Memori 51DMB RAM 
Memori video 64MB 


Ruang harddisk 3.0GB 


Catatan: 

Game ini hanya mendukung kartu- 
kartu grafis dengan chipset NVIDIA dan 
ATI (Radeon 8500 ke atas), atau produk 
grafis lain berbasis chipset Intel GMA 
900 dan GMA 950. Game ini tidak men- 
dukung Radeon 9200 PCI, Radeon 9550 
PCI, dan GeForce 4 MX. 





10 8273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


TAETENI 





m Teknologi HSDPA 


oleh | Alex Pangestu | alex @tabloidpcplus.com 


Langkan Lanjut 


Setelah 36 


NOKIA 
N95 


eperti belum 

sempat—atau 

malah me- 
mang belum sem- 
pat—mengecap lay- 
anan yang dihasilkan 
oleh teknologi 3G, 
teknologi baru telah 
muncul. Teknologi 
itu disebut dengan 
HSDPA—singkatan 
dari high speed 


http://bigb.chinabroadcast.cn 


downlink packet 
access. HS- 

DPA disebut-sebut 
sebagai teknologi 
3,5G. HSDPA ini 
tak ubahnya GPRS 
(General Packet 
Radio Service) dan 
EDGE (Enhanced 
Data Rates for 





"Ia Da 
INA 


| lebih singkat, menung- 
FN “pi gu lebih sebentar, dan 
menikmati kecepatan 
koneksi yang tinggi. 
Mereka menggunakan 


1 
ap DH 
“Ji ponsel mereka untuk 
menelepon dan 
pada saat yang 
sama, mereka bisa 
mengunduh data. 
Kecepatan HS- 
DPA bisa meningkat 
karena pemindahan 
tungsi pemrosesan 
lebih dekat ke 
“udara”. Proses yang 
dipindahkan adalah 
proses penjadwalan 
jaringan dan retrans- 





misi. Semula, kedua 
proses itu berjalan di 
pengendali jaringan 





GSM Evolution) 

di teknologi 2G. 
Keduanya membuat 
teknologi 2G men- 
jadi 2,5G. 

HSDPA meru- 
pakan pengem- 
bangan dari jaringan 
W-CDMA yang 
sudah ada. Sebagai 
informasi, W-CDMA 
adalah nama teknologi 
GSM yang memungkinkan adanya teknologi 
3G. Tujuan HSDPA, tak lain, adalah untuk 
meningkatkan kecepatan maksimal transfer 
data, kualitas pelayanan, dan efisiensi. 

HSDPA memungkinkan adanya layanan 
video streaming, Internet akses yang cepat, 
dan konferensi video. Lho, bukannya 3G saja 
sudah bisa? Memang bisa, tapi 3G biasa 
cuma berkecepatan 384 Kb/ detiks. Nah, 
HSDPA memungkinkan kecepatan data 
maksimal 14 Mb/detik. Wow, kan? Dalam 
kondisi prima, kecepatan HSDPA lebih baik 
ketimbang koneksi internet kabel alias DSL 
(Digital Subscriber Line). 

Kecepatan yang seperti itu membuat 
HSDPA menjadi teknologi tercepat di antara 
seluruh teknologi jaringan bergerak (mobile). 

Dengan kecepatan yang demikian, 
mudah-mudahan, nonton televisi di ponsel, 
telepon video, akses Internet, dan layanan 
data lainnya bisa berjalan dengan mulus. 
Layanan lain pun bisa dirasakan lebih nikmat. 
Pelanggan bisa memperoleh waktu respons 





Nokia N95 adalah ponsel yang telah mendukung 
jaringan HSDPA. 


radio. HSDPA juga 
menambah sebuah 
mekanisme pemba- 
gian kanal. Dengan 
perubahan-peruba- 
han itu, HSDPA 
meningkatkan kapa- 
Sitas jaringan. 
Operator juga 
tidak perlu mengeluar- 
kan biaya investasi yang 
besar untuk mengha- 
dirkan HSDPA untuk pelanggannya. Dengan 
sedikit memodifikasi perangkat keras 
W-CDMA, HSDPA sudah bisa diaplikasi- 
kan. Selain itu, HSDPA menggunakan lebar 
kanal 5 MHz yang merupakan kanal yang 
juga digunakan jaringan W-CDMA. Dengan 
demikian, para operator sudah bisa meng- 
gunakan infrastruktur yang sudah ada—tak 
perlu lagi kanal khusus. 

Sistem bisa dimodifikasi lebih lanjut untuk 
meningkatkan layanan bagi para pelanggan 
yang mengakses layanan 3,5G dengan pon- 
sel 3G terkini. Namun, pengembangan itu 
harus diperhatikan agar tidak mengganggu 
pelanggan yang masih mengandalkan ponsel 
lawas yang sekadar telepon dan berkirim 
pesan singkat. 

HSDPA diprediksi bakal menjadi 
teknologi yang menopang dunia telekomu- 
nikasi pada tahun 2007. Artinya, operator 
bisa menawarkan roaming ke seluruh dunia 
dengan lancar dengan menggunakan infra- 
struktur yang sudah ada. 


dok.INDOSAT 


Teknologi 3G terus dikembangkan. Hasilnya adalah teknolo- 


gi High Speed Downlink Packet Access yang bisa me- 


ningkatkan kecepatan akses data namun efisien dalam hal 


harga. 


— 





Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar (tengah) sedang mencoba layanan 36 dengan melakukan panggilan video ke kantor 
Indosat Surabaya pada peluncuran layanan 36 Indosat untuk wilayah Jakarta dan Surabaya, Rabu (29/11). 


HSDPA DI INDONESIA 

Ketika tulisan ini dibuat, HSDPA sudah 
tersedia di 39 negara, pada 64 operator. 
Indonesia sudah termasuk di 39 negara itu. 

Di Indonesia, sudah ada 2 operator yang 
menyediakan layanan berbasis HSDPA—XL 
dan Indosat. 

XL telah menawarkan layanan 3G. “XL3G 
menawarkan area cakupan 3G terbesar per- 
tama di Indonesia. Juga, akses data berbasis 
3G tercepat di Indonesia yang didukung oleh 
teknologi 3,5G, HSDPA,” kata Nicanor V. 
Santiago III, Direktur Pemasaran XL. Menurut 
XL, kecepatan HSDPA dari XL mencapai 2,5 
Mb/ detik. Untuk mendukung HSDPA, XL 
telah membangun sekitar 100 hotspot untuk 
HSDPA di Jakarta dan beberapa kota. 


Indosat menyebut layanan 3G-nya seba- 
gai layanan 3,5G. Basisnya tetap teknologi 
3G namun memungkinkan pelanggannya 
menikmati kualitas suara, video, dan Internet 
yang lebih baik. Kecepatan maksimumnya 
mencapai 3,6 Mb/ detik. Saat ini, teknologi 
baru ini baru bisa dinikmati oleh pelanggan 
Matrix. Pelanggan Mentari dan IM3 barang- 
kali baru bisa menikmati layanan ini Maret 
tahun depan. 

Dengan teknologi 3,5G, Indosat akan 
menyediakan layanan baru yang membu- 
tuhkan kecepatan tinggi. Layanan itu antara 
lain adalah Internet, mobile TV, permainan 
yang bisa dimainkan banyak orang sekaligus, 
telepon video, mobile video, dan pengundu- 
han musik. & 


TIDAK HANYA UNTUK PONSEL 


Teknologi HSDPA bukan cuma milik ponsel. 
Teknologi HSDPA juga bisa dinikmati di PC, laptop, 
dan PDA. Layanan yang bakal dirasakan di PC atau 


laptop adalah layanan akses Internet cepat. 


PDA barangkali tidak membutuhkan perangkat 
tambahan. Kalau PDA sudah mendukung 3G, se- 
mestinya sudah bisa pula digunakan untuk menik- 


mati layanan yang hadir karena teknologi HSDPA. 
Berbeda halnya dengan PC dan laptop. PC 
dan laptop harus dilengkapi perangkat tambahan, 
yakni kartu HSDPA. Bentuknya mirip dengan kartu 
PCMCIA yang menghubungkan laptop ke jaringan 
wi-fi. 


Kartu HSDPA untuk laptop agar laptop bisa 
digunakan untuk berinternet berkecepatan 
tinggi yang ditopang oleh teknologi HSDPA. 


Cara lain adalah dengan juga dengan meng- 
hubungkan ponsel atau PDA yang sudah mendukung 3G ke PC. Kalau ponselnya sudah 
terhubung ke jaringan 3G, dengan konfigurasi yang tepat, PC atau laptop juga turut 


terhubung. D 








a Motherboard 






11 @3253 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Hasil Uji 




















6YSmark 2004 
Rating: 187 
Internet Content Creation: 199 
Asrock ConRoe945G-DVI: Office Productivity: 175 
UI PCMark 2005 
|| tah UI : (| ah Tg Iejasga Score: 2394 
KS : CPU: 3721 
g P3 /R | Memory: 3713 
| Je | Graphic: 844 
dengan Dual Monitor 5 1 
DO SisoftSandra 2007 
9, | CPU Benchmark Dhrystone ALU (MIPS): 1189 
SERI dengan soket prosesor "/'75 ini meng- Dengan form CPU Benchmark 
gunakan chipset i945G dan ICH7. Lantaran factor Micro Wheatstone iSSE3 (MFLOPS): 9217 
menggunakan chipset yang relatif lawas, AIX, beberapa h 
dukungan memorinya masih terbatas pada komponen integer ke lesEs NS) 2 
Jak: an P Pe NK iv ai Tik Floating Point xd iSSE2 (it/s). 21146 
varian DDR 667 atau di bawahnya. Namun, terlihat cukup 
teknologi kanal ganda dengan kapasitas tam- rapat. Ini misalnya sesor Intel LGA530 @3GHz, memori Infineon RAM Int. Buffered iSSE2 Band (MB/5): 4999 
pung maksimal sebesar 4GB menjadi fasilitas terlihat pada bagian port SATA yang diletakkan — DDR2 538 1GB, Seagate Barracuda 7200.” RAM Float buffered iSSE2 Band (MB/s): 4318 
yang cukup menarik. dekat dengan port IDE dan komponen lainnya. '— 80GB SATA, VGA onboard dengan share 
Satu fitur unik yang dimiliki seri ini adalah Mengingat ruangnya terbatas, tak heran As- MB, Acbel 550W, dan monitor ViewSonic 3DMark 2001 
kemampuannya untuk menjalankan teknologi rock memilih menempatkan port power ATX P95f--. Driver yang digunakan adalah Intel INF 640x480 16 bit 60Hz: 6632 
dual monitor. Hal ini dimungkinkan dengan 20 pin di bagian tengah meski nantinya posisi 8.1.1.1001 dan Intel Graphic 6.14.10.4543 1021x168 32 bit Oz: 690 
disertakannya kartu tambahan khusus berbasis — ini berpotensi mengganggu sirkulasi udara. Se- — dengan sistem operasi Windows XP SPO. Lame: 317 detik 
konektor DVI di samping sebuah port D-Sub mentara port power 12V juga terlihat sangat Dari hasil yang didapat, skor yang dihasil- 
standar. Menariknya, kartu tambahan ini di- rapat dengan sejumlah kapasitor. kan sudah cukup baik pada sebagian besar uji. TMPEEncoder: 196 detik 


tancapkan pada port PCl-Express 16x seperti 

layaknya kartu grafis tambahan sesungguhnya. 
Sementara, untuk menampung kartu tambah- 
an, selain satu buah port PCl-Express 1x dan 

port PCI, seri ini masih menyertakan satu slot 
HDMR untuk kartu tambahan khusus. 


Satu yang menarik dari seri ini adalah fitur 
audio yang ditawarkan. Dengan 6 jack audio, 
penikmat musik bisa menikmati fitur audio on- 
board secara maksimal dengan menggunakan 
konektor analog. 

PCplus menguji seri ini menggunakan pro- 


Meski skornya tidak terlampau tinggi, namun 
untuk pengolahan suara maupun encoding 
video, seri ini sudah terbilang baik. Untuk 
penggunaan standar, seri ini cukup menarik. 
kemampuan untuk menjalankan dual monitor 
menjadi nilai plus seri ini. (sil 





www.asrock.com.tw 
PT Astrindo Senayasa 
(YAN YA BKN 


US$93 





Mainboard seharga/600ribuan bisa main GAME 3D, Dengerin musik, Bikin program, Edit foto & dapat di-upgrade. Kalo sudah komplit begini, mau apalagi? 





pelaku Yang 10076 ATI, VGA Onboardnya bisa di-share 296MB 


@e Intel Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo 






















Socket LGA775, FSB: 533/800/1066MHz with HT Support 


e Two slots DDR-II 667 (Supports up to 2GB) 
@ Onboard ATI RADEON X300 Graphics Core 

J (Share up to 256MB) 

@ Onboard Lan IO/I0OMb 

e 6 Channel Audio Codec Support 

e Support 3 USB 2.0 Ports (intel) (nte 

@e Support 2 Serial ATA Ports 

@e Micro ATX Form Factor 


Pp FDABOA 


Ss E RI E S 


“Ihe first mainboard with RADLON on board 


PT. Primadata Abadi Karya Telp: 021-6126683: 6121340 
Website: www.pcpartner.com, Email: primadata@ptbak.co.id 


—J—ums Motherboard Onboard VGA PC Partner dengan merk lain 


10076 ATI 10074 ATI 10076 ATI 
(RC41041SB450) (RC4104#SB450) (RC4104#-SB450) 

PC Partner 37.32 FPS PC Partner 1377 PC Partner 681 

ATI # ULI ATI # ULI ATI # ULI 

Pxxxxxx 28.34 FPS Pxxxxxx 1026 Pxxxxxx 511 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 100 200 300 400 500 600 700 800 100012001400 1600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

VGA 32MB GDDR Onboard 
Share up to 256MB - 
MB 288MB 


Ss ERIE Ss 








Socket AM2 2GHz FSB 
with Fire wire port 


Dual channel DDR II 800 
aa" o 4GB 


Dual PCI XPRESS 16X 
for Socket AM2 


Dual channel DDR II 800 
Up to 4GB 
S— iB CROSS 
ATi | 
Ma EA pen 


 xpress 5200| 





MONSTERBOARD 


— - 
@ Designed for AMD Athlon / Sempron e 
Socket 754 with .6GHz FS 

@ DDR PC-3200 Support up to 2GB e 
@ Onboard LAN IO/IOOMb e 
@ Onboard ATI RADEON X200 (Share up to 256MB) 2 
@ 

@ 


Designed for AMD Sempron, Athlon64, 64FX, X2 
(Socket AM2) with 2GH FSB 

Dual Channel DDR-II 800 Supports up to 4GB 
ATI CROSSFIRE XPRESS 3200 Chipset 

Dual LAN (IO/IOOMb) 

8 Channel HD AUDIO Ready 

Support IO USB 2.0 Ports 

Support 4 Serial ATA II Ports 

@ ATX Form Factor 


@ Designed for AMD Sempron, Athlon 64/64FX/X2 
Socket AM2 with 2GHz FSB 

Dual Channel DDR-II 800 (Supports up to 4GB) 

Onboard LAN IO/I0OMb 

Onboard ATI RADEON XPRESS IISO 

(Share up to 256MB / I28 Bit) 

3D SOUND 6 Channel with Audio Codec Support 

Support 8 USB 2.0 Ports 

IEEE 1394 Firewire Ports 

Support 4 Serial ATA Ports (SATA II Support) 

MATX Form Factor 


@ Ditanamkan Memory VGA 32MB (GDDR) 

@ VGA dapat digabungkan menjadi 288MB 

@ 3D SOUND 6 Channel with Audio Codec Support 
@ Support 8 USB 2.0 Ports 

@ Support 4 Serial ATA Ports 

@ ATX Form Factor 


Saksikan demo PC kami di Komputer Mega Expo - Malang Town Sguare 
20 - 31 Desember 2006 


JAKARTA (021) JOGJA (0274) 


SEMARANG (024) BANDUNG (022) 


SURABAYA (031) 
PONTIANAK (0561) 
PADANG (0751) 


MAKASAR (0411) 
LAMPUNG (0721) PALEMBANG (0711) 
KUDUS (0291) 


MEDAN (061) 





12 273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





EPox MF570 SLi: 


Menawan buat 
beragam Keperluan 


MESKI tidak menggunakan chipset tertinggi 
keluaran nVidia, namun seri dengan form 
factor ATX ini mengusung sejumlah fitur 
menantang bagi pengguna antusias. Selain 
karena sudah menggunakan soket AM? un- 
tuk menampung prosesor AMD terkini, 4 so- 
ket DIMM yang ada dapat dipasangi memori 
DDRII dari PC-800 atau varian di bawahnya 
dengan kapasitas hingga 4GB. 

Seri yang menggunakan single chipset ini 
sudah mendukung penggunaan teknologi SLI 
untuk penggunaan dua kartu grafis sekaligus. 
Dua PCl-Express 16x yang dimilikinya me- 
mungkinkan hal ini terjadi. Selain itu, seri yang 
dilengkapi dengan lampu LED untuk indikator 
kesalahan ini masih mengusung 3 port PCI 
dan 2 port PCl-Express 1x untuk menam- 
pung beragam kartu tambahan. 

Dari sisi arsitektur, seri yang meng- 
gunakan heatsink fan sebagai pendingin 
chipset utamanya ini sudah cukup modem. 
Bagian di sekitar soket prosesor terlihat cukup 
rapi dengan kapasitor yang berjejer. Kesan 
luas di bagian ini memungkinkan penggunaan 


PixelView PV-NY71E(256JS)-F: 


Dual DVI untuk 
Pengguna Antusias 


SERI berwarna hijau ini merupakan salah 
satu dari beberapa produk yang dirilis Pro- 
link Inc. untuk seri 7900. Hanya saja, untuk 
seri ini, chip yang digunakan adalah GeForce 
1900GS. 

Dilihat dari arsitekturnya, seri ini ter- 
golong biasa. Dengan masih menggunakan 
reference board standar nVidia, tak ada fitur 
unik yang ditambahkan pada seri ini. Pen- 
dingin yang diberikan merupakan gabungan 
heatsink fan untuk mendinginkan chip gra- 
fisnya. Sementara memori 8 keping memori 
Hynix tidak menggunakan pendingin apapun. 

Dari sisi teknis, seri yang berbasis PCI- 
Express 16x ini mengusung frekuensi kerja 
450MHz untuk chip grafis dan 1400MHz 
untuk memori DDR8 yang dimilikinya. 
Lantaran berasal dari seri 7900, seri yang 
mendukung penggunaan DirectX 9 ini sudah 
mengaplikasikan memori interface sebesar 
256-bit sehingga pengolahan grafis dapat 
dilakukan lebih cepat. 

Untuk memori, seri yang menggunakan 
pixel pipeline sebanyak D0 buah ini meng- 
gunakan varian DDR3 dengan kapasitas 


a Motherboard 
a Kartu Grafis 


SPDIFO 


(NS 


Pen nie 





Ehawan 


pendingin besar untuk pendinginan - Sama : 
prosesor yang lebih optimal. Sayangnya, Sarla Dudi Ja 
port power 24 pin yang dimiliki masih 





diletakkan di bagian tengah sehingga 








kabel dari power supply berpotensi 

mengganggu Sirkulasi udara saat mo- 

therboard dipasang pada casing. 
Satu lagi yang terlihat beda adalah : Hn 


III 1 
afi» A68004600773 / AS 
h 


rear panel. Pada bagian ini, Epox 
membuang port lawas seperti port serial dan 
paralel. Gantinya, 4 port USB dan 2 port RJ- 
45 untuk jaringan Ethernet dan Gigabit LAN 
hadir yang digabungkan dengan 6 jack audio 


PCplus menguji seri ini menggunakan 
Athlon 64 XD 5000--, ATI X700 128MB, 
Infineon PC-5300 1GB, Seagate Barracuda 
1200.7 80GB SATA, Acbel 550Ww, Sync- 
Master 990. Sistem operasi yang digunakan 
adalah Windows XP SPD, dan driver nForce 
941.499 serta ATI Catalyst 6.10. 

Seperti produk EPox lainnya, BIOS 
yang dibawa juga tergolong menantang buat 


dengan kemampuan 8 kanal audio. 

Buat pengguna yang memanfaatkan ba- 
nyak harddisk, seri ini juga menyediakan port 
SATA yang tergolong banyak. Tak tanggung- 
tanggung. Enam port SATA untuk penggu- 
naan standar plus dua port tambahan untuk para overclocker. Disediakan beragam fitur 
sistem RAID membuat pengguna leluasa un- menarik untuk memaksimalkan kinerja sistem. 
tuk menambahkan harddisk internal ataupun 
drive optik berbasis SATA. Tak ketinggalan, 
dua port IDE masih diusung buat harddisk 


PATA ataupun drive optik. 


Satu nilai plus lain adalah dokumentasi berupa 
buku manual yang lengkap pada seri ini. Set- 
ting yang wajib maupun langkah pemasangan 
dapat dibaca pada manual. (si 


80OOMHz, Asus P5GDC Deluxe, Infineon 
DDR2 1GB 2 keping, Barracuda 7200.7 
80GB SATA, Antec Neo HE550, dan View- 
Sonic P95f--. Sistem operasi yang dipakai 

adalah Windows XP SP2 dengan driver Intel 
INF 8.1.1.1001 dan ForceWare 84.21. 

Saat diuji, seri pendu- 























256MB. Meski tidak tergolong yang 
terbesar, namun kapasitas ini 
menjamin grafis dapat men- 
jalankan beragam aplikasi 
ringan hingga berat deng- 
an cukup baik. 
Untuk koneksi, 
seri yang men- 


dukung High menun- 

Definition jukkan 

Range performa 
yang tinggi. 


Frame per detik 
yang dihasilkan 
juga tinggi, bahkan 
untuk resolusi tinggi. Saat 
digenjot frekuensinya, 
seri ini juga memuaskan. 
Frekuensi kerja mampu 
mencapai 545MHz 
dengan 1”780MHz untuk chip grafis dan 
memorinya. Sayangnya pada kedua frekuen- 
Si ini, Skor 3DMark 2001 hanya mengalami 
peningkatan 596 lebih besar daripada saat 
dijalankan pada frekuensi default-nya. tit) 


dering untuk Pa 

realisasi citra yang lebih baik 

ini sudah tidak lagi menggunakan port D- 

Sub. Sebagai gantinya, dua port DVI hadir 

ditambah dengan sebuah port video out. 
Saat diuji, PCplus menggunakan 

prosesor Intel LGA 775 530 3GHz FSB 





ALEX/PCplus 





Hasil Uji 














SYSmark 2004 

Rating: 211 
Internet Content Creation: 342 
Office Productivity: 214 
PCMark 2005 

Score: 14794 
CPU: 5245 
Memory: 1620 
Graphic: 3101 
HDD drive: 121 
SisoftSandra 2007 

CPU Benchmark Dhrystone ALU (MIPS): — 18944 
CPU Benchmark 

Wheatstone iSSE3 (MFLOPS): 16001 
Integer x8 iSSE4 (it/s): 19166 
Floating Point x4 iSSE2 (it/s): Banua 
RAM Int. Buffered iSSE2 Band (MB/s): 6404 
RAM Float buffered iSSE2 Band (MB/s): 6350 
3DMark 2001 

640x480 16 bit 60Hz: 25103 
1024x1768 32 bit 60Hz: 18633 
LAME: 215 detik 
TMPGEncoder: T0 detik 


www.epox.com.tw 
Bilucom 


(021) 6281758 
US$170 








Hasil Uji 























3DMark 2001SE Patch330 

1024x1768 32 bit: 20185 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 17993 3DMarks 
3DMark 2003 patch 430 

1024x1768 32 bit: 15447 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 10317 3DMarks 
3DMark 2005 Patch 110 

1024x1768 32 bit: 6575 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 5414 3DMarks 
Ouake 3 Arena Demo 001 

High Guality 1024x1768: 316.5 fps 
High Guality 1600x1200: 367.1 fps 
Comanche 4 Demo 

1024x7168: 52.15 fps 
1600x1200: 52.22 fps 
FarGry v.1.31 

1024x1768 Ultra Detail: 57.19 fps 
1024x7168 Minimum Detail: 121.50 fps 
1600x1200 Ultra Detail: 57.33 fps 
1600x1200 Manimal Detail: 122.39 fps 
AguaMark 3 

Triscore: 66.516 fps 
Custom 1024x1768: 66.58 fps 
Custom 1600x1200: 61.22 fps 


www.prolink.com.tw 
Sempurna Computer 
(021) 6129920 


US$235 





a Kartu Grafis 
a Motherboard 


Sparkle SF-PX88G TS: 


Untuk Main Game 
dengan Nyaman & 


Artinya, du- 
kungan memori 


y 


SERI G8X saat ini merupakan seri tertinggi 
saat ini yang berbasis chip grafis nVidia. 

Salah satu variannya adalah seri 8800GTS. 
Meski bukan varian tertinggi, namun seri ini 


utama sudah 
sangat besar un- 
menawarkan spesifikasi teknis yang meng- 
giurkan. 


tuk menjalankan 
beragam aplikasi 
Pendingin yang dibawa seri ini merupa- 
kan gabungan dari fan di bagian belakang 
dan heatsink di bagian depan. Pendingin 


grafis. 

Seri yang ber- 
basis PCl-Express 
16x ini menggunakan 
kecepatan 500MHz 
untuk chip grafis 
dan 1600MHz untuk 
memori pendukung. 
Seperti juga kapasi- 
tas memorinya, memori 


ini terlihat mendominasi hampir semua sisi 
depan produk dengan warna dasar hitam 

ini. Akibat pendinginnya yang masih meng- 
gunakan reference board dari nVidia ini, 
diperlukan ruang yang lebih besar ketika 
ditancapkan ke motherboard. Saat diuji, pal- 
ing tidak D port PCI tak akan dapat berfungsi 
akibat pendinginnya ini. Meski berukuran be- 
sar, tak terdengar bunyi yang mengganggu 
akibat pendingin ini. 


Interface yang diusung seri 
dengan sistem dual DVI ini 


It 


juga sudah mencapai 320-bit. 
Satu lagi yang terlihat menonjol adalah Ini tak lain agar dukungan memori saat chip 
memori GDDR3 yang dibawanya. Pada seri grafis bekerja benar-benar maksimal. 

Saat diuji, PCplus menggunakan 


prosesor Intel LGA 775 530 3GHz FSB 


yang mendukung DirectX 10 ini, memori 
yang dibawa sudah berkapasitas 64OMB. 


Tawaran Progresi 
Untuk Penikmat AMD 


dan Lrossrire 


SEBAGAI salah satu partner ATI 
untuk chipset motherboard, 
PCPartner memiliki begitu banyak 
varian produk yang berbasis chip 
ATI. Seri terbarunya yang menambah 
portofolio produknya yang berbasis 
AMD adalah seri RD580AKM-AAID. 
Tawaran menarik yang dimiliki seri 
dengan form factor ATX ini adalah chipset 
bawaannya yang merupakan chipset anyar 
dari ATI untuk sistem AMD yaitu CrossFire 
Xpress 3900 dan SB600. Dengan chipset 
bawaan ini, selain prosesor AMD berbasis 
AMD dapat diakomodasi, sejumlah fitur me- 


untuk mendukung 
teknologi CrossFire. Tidak seperti seri lain, 


seri dengan port power 24 pin dengan dua 
narik juga sudah didukung. 


Salah satu yang terlihat adalah dukungan 
memori DDRII dari DDR2-800 atau varian di 
bawahnya dengan kapasitas tampung hingga 
4GB dengan 4 soket DIMM. Teknologi kanal 
ganda juga sudah didukung pada mother- 
board ini. 

Fitur menarik lainnya adalah dual PCI-Ex- 


port power tambahan ini tampaknya sudah 
didesain untuk memperhitungkan pendingin 
besar yang umumnya dipasang pada kartu 
grafis saat ini. Dengan desain semacam 
ini, kartu grafis dengan pendingin besar 
tetap dapat digunakan secara paralel untuk 
mendapatkan efek teknologi CrossFire. 
Sebagai tambahan dukungan, seri yang 











TT ALEX/PCplus 















80OOMHz, Asus P5GDC Deluxe, Infineon 
DDR2 1GB 2 keping, Barracuda 7200.7 
80GB SATA, Antec Neo HE550, dan View- 
Sonic P95f--. Sistem operasi yang dipakai 
adalah Windows XP SP2 dengan driver Intel 
INF 8.1.1.1001 dan ForceWare 97.44. 
Saat diuji, seri yang mengguna- 
kan konsep unified architecture 
dengan 681 juta transistor ini 
menunjukkan performa yang 
sangat tinggi. frekuensi 
kerja yang tinggi 
M memungkinkan hal ini 
terjadi. Frame per 
detik yang berhasil 
diberikan juga 
sangat tinggi. 
Ini misalnya 
terlihat dari 


aa aa 


semua 





uji yang dijalankan 
termasuk Doom III dengan menggunakan 
resolusi 1600x1200. 

Buat gamer yang membutuhkan kartu 
grafis maksimal, seri ini jadi pilihan menarik. 
Sayangnya, harga yang ditawarkan masih 
relatif tinggi. (sit) 


sudah meninggalkan port input output lama 
ini tetap mengusung 1 PCl-Express 1x 

dan 2 port PCI. Untuk harddisk, migrasi 

ke penggunaan Serial-ATA sudah terlihat 
dengan memberikan 4 port SATA dan hanya 
menyisakan satu port IDE. 

Pada seri ini, PC Partner menyediakan 
fitur BIOS yang menarik untuk overclock. 
Fitur prosesor, memori dan kartu grafis 
pada BIOS-nya terlihat detail sehing- 
ga utak atik untuk optimalisasi 
berpotensi menghasilkan 
kinerja yang maksimal. 
Untuk uji ini 
PCplus menggu- 
nakan AMD 

Athlon X2 

5000--, ATI 
X100 128MB, 
Corsair PC-533 
1GB, Barracuda 7200.7 80GB 

SATA, Acbel 550W, dan SyncMaster 

957DF. Sistem operasi yang digunakan 
adalah Windows XP SP2 dengan driver ATI 
Catalyst. 

Dari hasil yang diberikan, kinerja yang 
dihasilkan tergolong tinggi. Ini bisa dilihat dari 
skor SYSmark 2004 yang tinggi. Chip- 
set-nya membuat encoding video bekerja 
dengan cepat. 

Buat pengguna AMD dengan kemam- 
puan CrossFire, seri ini bisa diperhitung- 
kan. Sayang buku manual yang disertakan 
tergolong standar meski fitur yang dibawa 
cukup menarik untuk digenjot lebih jauh. (sil) 


13 @273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





(NIM 























3DMark 2001SE Patch330 

1024x7168 32 bit: 23182 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 20210 3DMarks 
3DMark 2003 patch 430 

1024x7168 32 bit: 24442 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 14675 3DMarks 
3DMark 2005 Patch 110 

1024x7168 32 bit: 1608 3DMarks 
1600x1200 32 bit: 1210 3DMarks 
Ouake 3 Arena Demo 001 

High Ouality 1024x7168: 367.1 fps 
High Guality 1600x1200: 358.1 fps 
Comanche 4 Demo 

1024x7168: 54.53 fps 
1600x1200: 54.49 fps 
FarCry v.1.31 

1024x7168 Ultra Detail: 58.02 fps 
1024x7168 Minimum Detail: 123.86 fps 
1600x1200 Ultra Detail: 58.19 fps 
1600x1200 Manimal Detail: 125.15 fps 
AguaMark 3 

Triscore: 69.790 fps 
Custom 1024x1768: 69.94 fps 
Custom 1600x1200: 68.23 fps 


www.sparkle.com.tw 


AMTEC 
(021) 30005417 


US$575 





Hasil Uji 

















SYSmark 2004 

Rating: 211 
Internet Content Creation: 341 
Office Productivity: 221 
PCMark 2005 

Score: 1181 
CPU: 5243 
Memory: 1813 
Graphic: 3030 
HDD drive: 10 
SisoftSandra 2007 

CPU Benchmark 

Dhrystone ALU (MIPS): 18871 
CPU Benchmark 

Wheatstone iSSE3 (MFLOPS): 15940 
Integer x8 iSSE4 (it/s): 18962 
Floating Point x4 iSSE2 (it/s): 53311 
RAM Int. Buffered iSSE2 Band (MB/s): 6322 
RAM Float buffered iSSE2 Band (MB/s): 6256 
3DMark 2001 

640x480 16 bit 60Hz: 25158 
1024x1768 32 bit 60Hz: 18993 
LAME: 216 detik 
TMPGEncoder: 69 detik 





www.pepartner.com 
Prima Data Abadi Karya 


(021) 6121340 


TANYA 





14 2273 | Tahun VI | 19 Desember 2008 - 08 Januari 2007 


Printer 


Epson Stylus C79: warna yang masih tersisa di cartridge 
lama harus dibuang. 


1 1 
Stylus C79 menggunakan 
tinta Epson berteknologi DURA- 
Brite. Menurut informasi dari Epson, 
1 Ne 

penggunaan tinta ini membuat foto 

1 d 1 0 1 1 | | | | S mampu bertahan selama 120 
tahun dengan kondisi tertentu, 


seperti kertas yang digunakan, 
lokasi penyimpanan, dan kondisi 


EPSON STYLUS C79 oleh Epson dilun- udara. 

curkan untuk kalangan rumahan. Makanya, Resolusi 
printer itu dibuat praktis dan ekonomis. maksimum &. kz 
Kenapa praktis? Enggak ribet pakainya, yang di- 2 


tidak banyak fitur yang aneh-aneh. Tinggal miliki oleh 

instal, colok, dan pakai. Kenapa ekonomis? Stylus 

Harganya tidak kelewat mahal untuk sebuah  C79 

inkjet yang selain bisa digunakan untuk adalah Pe. 
dokumen biasa, bisa juga dipakai untuk KR: (NN! S5 


mencetak foto. 

Sifat ekonomis Stylus C79 
didukung dengan penggunaan 
INKdividual. Artinya, setiap tinta—sian, 
magenta, kuning, dan hitam—terpisah pada 5760 x 1440 


titik per inci, baik 





1 cartridge. Kalau tinta sian saja yang habis, 


misalnya, ganti saja yang sian. Kalau tinta untuk hasil cetak ber- 
kuning saja yang habis, ganti tinta kuning warna maupun hitam-putih. Ukuran kertas 
saja. Kalau dulu, ketika beberapa warna dija- maksimal yang bisa diterima oleh Stylus C79 
dikan 1 cartridge, 1 warna saja yang habis, adalah kertas A4. Sebagai informasi, Stylus 
warna lain juga harus beli. Sayang sekali, C79 juga menerima kertas foto dengan 


www.pcchips.com.tw 

















ukuran yang lebih kecil dan amplop. Nampan 
kertasnya mampu menampung kurang lebih 
80 kertas biasa. Oh ya, Sebagai printer foto, 
Stylus C79 bisa mencetak di atas kertas foto 
mengilat (glossy). 

Stylus C79 terhubung dengan PC 


Fo menggunakan kabel USB. 


Koneksi yang digunakan 
adalah USB 2.0. Untuk 
menampung data dari PC, 
Stylus C79 dilengkapi deng- 
an memori sebesar 32 KB. 
Hasil cetak Stylus C79 
cukup memuaskan. 
PCplus mencoba 
mencetak foto 
berukuran A4 dan 
teks hitam putih. 
Teks dapat 
dibaca dengan 
jelas. “Kotak- 
kotak” pada 
huruf tidak 
tampak ketika 






dokumen di- 
cetak pada kualitas teks standar. Pada draft, 
warna teks memudar. Maklum, namanya 
juga draft. 

Ketika Stylus C9 diatur untuk mencetak 
foto pada kualitas terbaik (best photo), foto 


P2 Un 





Hasil Uji 








Foto 

Best Photo 

Lembar 1: 14 menit 5 detik 
Lembar 2: 14 menit 2 detik 
Photo 

Lembar 1: 6 menit 38 detik 
Lembar 2: 6 menit 35 detik 
Teks 

Draft 

Lembar 1: 11 detik 
Lembar 2: 4 detik 
Text 

Lembar 1: 28 detik 
Lembar 2: 23 detik 


www.epson.co.id 
Epson Indonesia 


(02175723161 


US$69 





muncul dengan warna-wama natural. Pada 
kualitas biasa saja (photo), warna-warna sedikit 
berubah, melenceng dari warna natural. (at) 


VIA P4M800Pro / 8237R 


“ LGA775 socket for latest Intel Core '"2 Duo! 
Pentium D/ Pentium 4/Celeron D processors 

“ FSB 1066/800/533 MHz 

# Graphic integrated 

“ Single channel DDR SDRAMs DDR2 533 
Max 2GB 

“ 2 x Serial ATA 

“. TAGP8BX #3 PCI Slot # 1 CNR slot 

# LAN VIA VT6103L 10/100Mbps Fast 
Ethernet PHY 

“ Realtek ALC655 6-channel audio codec 

"8 x USB 2.0 Ports 


AR KTA 
10686 : ATA USB2.0 Se LAN 


# LGA775 socket for latest intel Pentium 4/ 
Celeron D/Pentium D processors 

“ FSB 1066/800/533 MHz 

» Graphic integrated 

» 2 DIMM for DDR 400 memory up to 2 GB 
2 DIMM for DDR2 533 memory up to 2 GB 

“ 2 x Serial ATA 

» 1XAGP8X, 3x PCI slot, 1 x CNR siot 

» LAN VIA VT6103L 10/100Mbps Fast 
Ethemet PHY 

» Realtek ALC655 6-channel audio codec 
"8 x USB 2.0 Ports 


Png p— 
KTA 
En 
al Core “068 ha Pad VSB2.0 AUDIO, 


» LGA775 socket for latest intel Pentium 4/ 
Celeron D/Pentium D processors 

» FSB 800/533MHz 

» Graphic integrated 

» Dual channel DDR SDRAMs DDR400/333 
Max 2GB 

" 2 x Serial ATA 

“ 1xAGPro slot, 2 x PCI slot, 1 x CNR slot 

» LAN Realtek RTL8100C 10/100Mbps Fast 
Ethemet controller 

“ Realtek ALC655 6-channel audio codec 

"8 x USB 2.0 Ports 


To one IT 1 


98 


AI 
sa pu 3 KTA | aGP En 101100 
9 "nana S00, 00R400 (LS B8X aoo LAN 


We ne “Nee 





a Motherboard 
a Harddisk 


banyak dua slot memori utama yang total bisa 
menampung hingga 2GB. Fitur kanal ganda 


Foxconn K8BM89OMDMA-RSOH: 


Motnerboard untuk AMD 
AM2 dengan, DirectA 3. 


memori utama telah didukung, sejalan dengan 
prosesor yang digunakan. 

Meski telah dilengkapi dengan kartu grafis 
terintegrasi, disediakan satu buah slot PCI- 
Express x16 yang ditujukan untuk kartu grafis 
tambahan. Di samping itu disediakan juga satu 
buah slot PCl-Express x1 dan dua buah slot 















si Y- :. E PCI untuk keperluan ekspansi lainnya. 
SOKET AM2 dipo- B5 - Ai | Foxconn Terdapat dua kanal Serial ATA RAID 
sisikan AMD untuk : 5 Ta ai K8M89OM2MA- yang mendukung dua peranti. Disediakan 
menggantikan RS2H juga dua kanal Parallel ATA yang mendukung 
soket 939. empat peranti. 


Para pro- Foxconn K8BM89OM2MA-RS2H menye- 
diakan delapan port USB yang separuhnya 
terletak pada panel belakang dan sisanya 
bisa diperoleh menggunakan kabel tambah- 


man- an. Urusan audio diserahkan pada ALC653 


faatkan sementara urusan LAN diserahkan pada 
du- VIA K8M890 — RTL8100C yang mendukung 10/100Mbps. 
sen sebagai north- PCplus melakukan pengujian menggu- 
chip/chipset bridge-nya. Untuk nakan Athlon 64 X2 5000-- (2600MH1z), dua 


southbridge, Foxconn 
KSM89OM2MA-RSSDH meng- 
gunakan VIA VT8237R Plus. 
Prosesor yang didukung adalah 
Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon 64, dan 
Sempron. Hyper-Transport yang didukung 
mencapai 1GHz. 


untuk mother- keping Micron DDR2-533 512MB (Auto), 
Seagate 7200.7 80GB SATA, Asus DVD 
16x, Antec 550W, dan ViewSonic P95f--. 


Share memory yang dialokasikan sebesar 


board menawarkan 
berbagai chip/chipset 
yang mendukung soket 
baru ini. Salah satunya adalah 
VIA K8M890. Solusi dari VIA ini 
telah dilengkapi dengan kartu grafis terinte- 


30 Agustus 2006. Sistem operasi yang digu- 
nakan adalah Windows XP SP1 yang telah 
dilengkapi dengan VIA Hyperion Pro 5.10a, 
Directx 9.Oc, dan Integrated Graphics Driver 
15.13.10.08. (cys) 


grasi yang mendukung Directx 9.0. Generasi Untuk memori utama, motherboard micro 
sebelumnya belum mendukung Directx 9.0 AIX ini mendukung DDR2-400, DDR2-5838, 
ini. DDR2-667, dan DDR9-800. Disediakan se- 


dengan suhu 5 sampai 55 derajat Celcius -, 
Hitachi mengklaim bahwa tingkat kebisingan 
yang dihasilkan hanya 31 desibel. 


Hitachi DeskStar 7 K500: 


Harddisk SATA 
Kapasitas Raksasa 


SALAH SATU vendor besar di bidang 
storage, yang baru saja masuk ke pasaran 
retail harddisk di Indonesia adalah Hitachi. 
Sebagai menu pembuka, mereka menawar- 


Uniknya, selain menyediakan port daya 
seperti layaknya harddisk SATA, Hitachi 
juga menyediakan konektor molex seperti 
yang digunakan pada harddisk PATA. 

Saat pengujian, kami memasangkan 
Hitachi Desktar 7K500 ini pada sistem de- 
ngan board PCPartner dengan chipset ATI 
Xpress 3200, prosesor Athlon 64 FX-62, 
Corsair DDR2-533 512MBx9, BBA Radeon 
X700 128MB, Seagate Barracuda 7200.7 


tion safeguard untuk melindungi harddisk 
dari guncangan saat bekerja. 

Harddisk dengan bobot seberat 700 
gram ini mengonsumsi daya minimum 9 watt 
kan salah satu produk unggulannya yaitu 
Hitachi Deskstar 7"K500, harddisk untuk 
desktop PC berkapasitas 500GB. Untuk 
seri tersebut, Hitachi memiliki produk dengan 
varian Interface Serial ATA 3.0Gb/s dan | Nan 
Paralel ATA Ultra 133. Kami menjajal yang - 
versi Serial ATA. Pa Pesan 

Hitachi Deskstar 7K500, menandai be- j Pa ga Dsn 
berapa pencapaian penting, yaitu menjadi LE an PES 
harddisk pertama yang berkapasitas 
500GB dan salah satu yang pertama 
menggunakan interface SATA II. 


saat dalam kondisi idle. Saat bekerja 
- Hitachi Desktar /K500 dapat 3 
beroperasi di ruangan 





Tetapi, untuk metode penyim- 
panan data, harddisk ini belum 
menggunakan perpendicular 
recording technology. 

Seperti layaknya harddisk desktop 
saat ini, Hitachi 7K500 memiliki rotational 
speed 7200rpm. Harddisk yang memiliki 
average seek time 8,5 ms dan data buffer 
MB ini dilengkapi dengan rotational vibra- 


64MB. BIOS yang digunakan memiliki tanggal 


19 @253 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Hasil Uji 





SYSmark 2004 Patch 2 (@AGP4x) 








Overall: 211 
Internet Content Creation: 345 
Office Productivity: 213 
SiSoft Sandra 2007 SP1 

Dhrystone ALU: 18786 MIPS 


Whetstone iSSE3: 15915 MFLOPS 


CPU Multimedia Integer aEMMX/aSSE: 48812 it/s 

















CPU Multimedia Floating-Point iSSE2: 53110 it/s 
RAM Int Buffered iSSE2: 5134 MB/s 
RAM Float Buffered iSSE2: 5104 MB/s 
PCMark2005 110 

System: 3047 PCMarks 
CPU: 5323 
Memory: 1221 
3DMark20015SE 330 

640x480 16bit 60Hz: 5588 3DMarks 
1024x7168 32bit 60Hz: 3229 3DMarks 
Ouake3 Arena Demo 

Normal 60Hz: 84,23 fps 
HiO 1024x1768 60Hz: 21,9 fps 
Comanche4 Demo 

640x480 16bit 85Hz: 11,61 fps 
1024x1768 32bit 85Hz: 15,3 fps 
TMPGEnc 2.510.49.157: 1339 detik 
Sound Forge 6.0: 53,20 detik 





www.foxconnchannel.com 
Foxindo 


(021) 6123612 


US$75 





SATA 80GB, dan power supply Antec IP 
2.0 550W. 

Saat diuji, harddisk ini kami pasangkan 
di port SATA 2. Agar dapat digunakan, se- 
belumnya harddisk kami format dengan satu 
buah partisi menggunakan FAT32 dengan 
ukuran cluster 3DK. Sistem operasi yang 
kami gunakan adalah Windows XP Profes- 
sional Service Pack 1 dengan driver Catalyst 
6.7, dan Directx 9.0c. (tmn) 





Hasil Uji 











DiskBench V2.4.2.2 

Copy File: 66.502MB/s 
Create File: 28.436MB/s 
Create Batch File: 69.825MB/s 
Read File: 29.658MB/s 
HDTach 3.0.1.0 

Burst Speed: 86,7 MB/s 
Random Access: 12,1 ms 
Average Read: 51,2 MB/s 
Sisoft Sandra 2005 

Drive Index: 56MB/s 


www.hitachigst.com 
Bintang Mas Rezeki Nusantara 


(021) 6264750 





US$285 


16 @8273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


a Windows XP 
m Perhitungan Pulsa GPRS 
a Microsoft Visual Studio .NET 2003 


Trik 





Hilangkan 
Shared Document 


COBALAH klik Start, kemudian klik tombol My Computer. Anda akan mendapati sebuah 
jendela My Computer yang akan memberikan akses ke harddisk, removable disk, dan “File 
Stored on Ihis Computer. 

Untuk opsi yang disebutkan pertama dan kedua, Anda tentu sudah tau betul bahwa 
opsi tersebut disediakan untuk akses ke kandar di komputer. Sementara yang ketiga “File 
Stored on This Computer', menyediakan akses ke dokumen yang dibagi ke jaringan 
(Shared Documents) dan dokumen pribadi Anda. 

Nah, apabila Anda tidak menginginkan akses ke Shared Documents dan My Documents 
dari My Computer, Anda dapat menonaktifkannya dengan mudah lewat Registry Editor. 
Caranya: 

1. Klik IStartl - (Run...J kemudian ketik regedit dan tekan (Enterl. 
2. Pada jendela 





| : PRE TOTO? 
Registry Editor, an aan 
masuklah ke sub Asas | Name type Ooo 


28) (Defauk) REG S7 
«| (j NameSpace 





key: HKEY. LO- BI (30686802-F000-4595-A304 
td (416651 sai na | ena sos 
CAL MACHINEN de, 
ga binombasog AA 
SOFTWAREN de 225 
Microsoft Win- ME P3 
1) NetworkNeighbarhood And 
dowsNCurrentVer- —— meenetaranters ra | 


JJ PubishungWisard 
 RecertDocs 
2 RemokeCompuker Export 


sionNExplorer 


JJ RemoveAccess 






MyComputer 3) Shared askscbediter — 
1) Shet Folders Pn ami Name 
NameSpace Del Jaa us 
3 SheliiconOverlayidentifiers 
egateFolders l 3 ShetServiceObjects 
aj StantMeru 
3. Carilah sub key @emurnagan 
DD "rs 
yang bernama D) User Sel Pok 
aj VesibisinMap - 
« » « » 
(5903 1 a47-3172- My Computer EV LOCAL MACHINEYSOFTWARE Microsoft Windows Current Version xplorer Wet Computer'NameSpaceDelegatef okders 4990314 
44a'/-89c5- sp MM iii Ahn ya 
5595fe6b30eel 


kemudian klik kanan sub key tersebut dan klik IDeletel. 
4, Setelah itu, tutup Registry Editor dan restart Windows. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


-mulator Pocket PC Gratis 


BEBERAPA edisi yang lalu PCplus pernah membahas soal emulator Pocket PC gratis di 





Visual Studio 2005. Kemudian muncul pertanyaan baru, bagaimana jika Visual Studio yang 
dimiliki masih versi lawas, apakah bisa 


"te Pocket PC 2007 
Emulator Help 


menggunakan emulator Pocket PC juga? 
Jawabnya bisa. Tapi, perlu diketahui, 


Pause Host--P 
Hard Reset... Host--R 
Soft Reset... Host-4-T 

ost-#-F4 


ada beberapa hal yang berbeda antara 
emulator di Visual Studio 2005 dengan 
NET 2003. Bedanya, di Visual Studio 
versi lama emulator Pocket PC menggu- 
nakan aplikasi buatan pihak ketiga, Con- 
nectix. Selain itu ROM yang disediakan 
juga masih lawas: Windows Mobile 2002. 
Dan yang paling berbeda adalah cara 
aksesnya. Di Visual Studio .NET, Anda 
tidak memiliki akses langsung ke dalam 
emulator. Anda harus “memutar” lewat 
program utama Visual Studio .NET untuk 





mengaksesnya. Untuk lebih detail, ikuti 

langkah-langkah berikut ini.. 

1. Jalankan Visual Studio .NET 2003, 
melalui menu (StartJ - LAII Pro- 
gramsl »- (Microsoft Visual Studio 
.NET 20031 - (Microsoft Visual 
Studio .NET 20031. 

D2. Setelah Development Environment 





Pantau Penggunaan 
Pulsa GPRS 


PERHITUNGAN pulsa GPRS yang dihitung berdasarkan banyaknya data yang ditransfer 
menyebabkan tagihan seluler cepat membengkak. Repotnya, pemantauan penggunaan 
GPRS sulit dilakukan. Ini disebabkan karena umumnya ponsel hanya menyampaikan total 





pengunaan GPRS atau maksimal data penggunaan GPRS terakhir. Tak ada detail penggu- 
naan GPRS di ponsel. 


Le 


"RI Connections Lop ae Tel 
| - Delete Pp Export 


Connector | «Mo filter ng 





Period: Cumenit Month “| 


Total Status 
OA connecbon to the renote computer co 


Roamang Connechon Serceprovider Date'Tme " Duraban Bytes sent Bytes recerved 
prosL ptosL 24/03/2006 220116 00-00 o UI) 


pro pro 2470812006 220217 00-00 o O O The modem (or other connecting device 
promil provl 24/03/2006 220358 01:05 5673 11 865 17 538 
prokel proxl 24/92/2006 220525 O0-00 1) 


OA connection to the remote computer c0.. 


Png Man! 





pro 24/09/2006 22:06:41 


5 Connections — Duration: 15:59 Total: 2079 419 bytes (267 602 sent #1 811 817 received) 


Satu-satunya cara memantau penggunaan pulsa GPRS adalah dengan menginstal pe- 
rangkat lunak tambahan, baik di ponsel maupun di PC. Yang terakhir itu dilakukan jika Anda 
biasa mengakses GPRS dengan PC. 

Di ponsel Motorola, Anda tidak perlu repot-repot mencari perangkat lunak lain untuk 
memantau pulsa GPRS. Perangkat lunak mobile Phone Tools yang disertakan dalam paket 
penjualan ponsel dapat Anda manfaatkan. Syaratnya satu, Anda harus mengakses GPRS via 
kanal koneksi yang dibuatnya. Nantinya Anda dapat membuat rekap bulanan mencocokkan- 
nya dengan detail tagihan yang datang tiap bulan. 

Inilah cara mengakses Internet dengan mobile Phone Tools. 

1. Jalankan mobile PhoneTools dari menu IStartl » LAII Programsl - Imobile Phone- 
ToolsJ » (mobile PhoneToolsl. 

2. Beberapa saat kemudian program mobile PhoneTools dengan tampilan yang sama dengan 
desain ponsel Anda akan muncul di layar. Klik menu utama, kemudian pilih (Setupl - 
(internet Connections...J. 

3. Mobile PhoneTools akan mendeteksi operator seluler yang Anda gunakan dan mengatur 
konfigurasinya secara otomatis. 

Hasilnya, akan terbentuk ikon baru yang memungkinkan Anda untuk mengakses Inter- 
net. Pastikan Anda selalu gunakan koneksi ini untuk mengakses Internet via GPRS ponsel. 

Nantinya, Anda dapat memantau penggunaan pulsa GPRS secara reguler melalui menu 
IViewl - (lnternet Connection LogJl. Di sini Anda dapat melihat laporan penggunaan pul- 
sa GPRS, mulai dari tanggal koneksinya, durasi, jumlah data yang terpakai, dan statusnya. 

Untuk memantau penggunaan pulsa GPRS bulan ini, ubahlah combo box Period 
menjadi (Current MonthJ. Sementara untuk melihat penggunaan GPRS bulan sebelumnya, 
pilih (Previous MonthJ. Anda yang periode jatuh tempo tagihan selulernya tidak dimulai dari 
tanggal 1, dapat menggunakan opsi From ... to ... untuk mendefinisikan tanggal jatuh tempo 
dan laporan penggunaan GPRS-nya. 


Steven Andy Pascal 
steven@tabloidpcplus.com 


melakukan soft reset dan hard reset 

via menu (Emulatorl » (Soft Reset...J 

dan (Emulator) - (Hard Reset...J, 
layaknya PDA biasa. 

Setelah selesai menggunakan emulator 
PDA, matikan PDA virtual Anda dengan 
mengklik menu (Emulatorl » (Shut 
Down...|, kemudian pilih (Save emula- 
tor state) agar pengaturan PDA Anda 
tersimpan dan dapat digunakan kembali di 
kemudian hari. 


terbuka, klik menu (Toolsl - (Connect 
to Device...1. 

3. Di jendela Connect to Device, pilih 
IPocket PCJ sebagai Platform dan pilih 
IPocket PC 2002 EmulatorJ untuk opsi 
Devices. 

4. Klik tombol (Connect) untuk menjalan- 
kan emulator Pocket PC. 

5. Tak berapa lama kemudian akan muncul 
sebuah jendela baru bernama Pocket 
PC 2002 yang berisi tampilan layar 
Windows Mobile. Di jendela ini Anda 


dapat melakukan berbagai aktivitas Steven Andy Pascal 


steven @tabloidpcplus.com 
PDA dengan leluasa. Anda pun dapat 


17 89273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


a Microsoft Excel 
a Internet Explorer ( 
a Microsoft Word 








Konversi Satuan Wa rn 
video. Kebetulan, infor- 


Web terdiri bisa dari teks, 
Kalau ingin melakukan (3 d0 Ot B2 EKANN 0 Exce masi di halaman situs Web 
3 


Cara Mudah Cetak Teks Saja 




















Home Insert Page Layout Formulas Data Review View 

tak rumit, tak perlu repot- Pa BNN aa NET! sma) seneai “A4 dicetak. Informasi yang 

repot mengunduh program mera || ot g "Iharx” - — 2 2 Ga On aa hendak dibaca itu adalah 

baru dari Internet. Guna- wa HA Ml | sa 2 . psatln baca) Bias informasi dalam bentuk 

kan saja aplikasi Microsoft A1 o— “Tetammmagal -CONVERTI200: "get: "P) teks. Sudah begitu, teks 

Excel yang hampir pasti r an Lan Maa 2 yang hendak dicetak cuma 

tersedia di PC. Berikut ini beberapa paragraf saja. 

cara konversi satuan di Kalau mau menghemat 

Exe “| 378,6235a6 tinta printer, buat apa 

1. Klik (Startl » IAII Pro- | 2 cetak seluruh halaman situs Web? Cetak yang diperlukan saja. 
gramsl »- (Microsoft : Fasilitas cetak-mencetak di Internet Explorer 7 bisa digunakan untuk mencetak teks 
Officel - (Microsoft | - yang diperlukan saja. Caranya begini. 

Office Excel 20071 e 1. Dengan pointer tetikus, blok bagian teks yang hendak dicetak. 
untuk menjalankan : 2, Klik ikon printer dan klik (Print PreviewJ. Tampillah seluruh halaman situs Web, seolah- 
Excel 2007. olah tercetak di kertas. 

D, Klik sembarang sel, kemudian ketikkan perintah berikut pada kolom formula: 3. Karena bukan seluruh halaman situs yang hendak dicetak, ubah (As laid out on 
—CONVER Tinilai yang akan dikonversi: “satuan asal": “satuan yang diinginkan”). screenj menjadi (As selected on screenjl. Harusnya tampilan di “kertas” berubah. 
Misalkan Anda ingin mengkonversi 100 galon ke dalam satuan liter, caranya ketik 4, Klik ikon printer yang paling kiri. 

—CONVERT(100j “gal”: 4”) setelah itu tekan (Enterl. 5. Klik IPrintJ di kotak yang muncul. 

Steven Andy Pascal Steven Andy Pascal 

steven@tabloidpcplus.com steven@tabloidpcplus.com 


ke | Document! - Microselt Word 
L Be Cit Yew Insert Farmat Iscis Table Window tisib AdobePOF Acobat Comments 
PA" Jia "ra 2 i 44, Footer 










Dalam footer 
dan header bukan 





Sisipkan Tanggal di Folder 


cuma tanggal yang 3 
bisa ditampilkan. Li- 





SUDAH biasa kalau suatu dokumen memiliki footer atau header. Sudah wajar kalau di ba- hatlah isi AutoText. 
gian footer—juga header—suatu dokumen berisi tanggal. Dengan demikian, tanggal akan Di situ, selain ada : 
tercetak di setiap halaman dokumen. tanggal pembuatan, : 

Buat yang belum tahu caranya, berikut ini PCplus jelaskan. Mudah saja kok membuat- ada pilihan nama : 
nya. Mari kita coba. penulis, nomor - 
1. Buka dokumen dengan Microsoft Word. halaman, dan ada : 
2, Klik IViewl 5 (Header and Footer|. juga kombinasi dari 
3. Tempatkan kursor di bagian yang akan menampilkan tanggal. beberapa pilihan. 234 Dad 
4, Lalu, di kotak Header and Footer, klik Ilnsert AutoTextl - (Created on|l. 
5. Di dalam footer segera muncul tanggal pembuatan dan jam pembuatan. Steven Andy Pascal 

2 steven@tabloidpcplus. - 5: : 
Sekarang percaya kan kalau menyisipkan tanggal ke dalam dokumen Word begituh mudah? an Rt Ea ON 


pr saman | 


nvIiDIAZ 


TON yag auue 8 
rn 3 @ Geforce 8800 GTX 
Pa e PGI Express 
e GPU/ memory.ciock 575/ 900 MHz 
e Memory Size /68 MB GDDR3 
e@ RAMDAGs 400MHz 
e DirectX Support DX 10.0 ShaderMogelMYO 
e Output : Dual Dual-LinkdDYIMEDIN: 


3 
- 
2 
. 


an 
| 
| 
| 
— 
ba | 
pum | 
| 
Ka 
La 
| 
el 
54 
—| 
e' 


Aithorized Distributor JAKARTA, Mangga Dua Mall (021): Absolut 6011471 « Corexindo 3860255 » Prince Compusoft 6009863 Harco Manga Dua: GPL 6017466 » 


Megatech 6018235 « Poin Sguare: Achiva 75921377 « TANGERANG (031): Ekajaya Komputer 5524516 «. SURABAYA (031): SariJaya 5034290 

« D | YAN MSG N D | N DOD “ YOGYAKARTA (0274): Dyefa Computer 885492 « Warista 7419891, 517804 « Guadra 544014 « SEMARANG (024): APP 8505715 » AMD Center 

sg Hua Kn 4 - 8450571 »« MAKASAR (0411): Elextra 437078 « MEDAN: Intisanho 7330800 « BANDUNG (022): Patron 4219915 « SOLO (0271): Sadar Jaya 
729911 « PALEMBANG (0711): Elektrindo Nusantara 414807 « MENADO (0431) : ANTZ Extreme 860569 





18 @B273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Trik 


a Command Prompt 
a Windows XP 
a Windows Menssenger 





Windows txplorer 
dari Command Prompt 


MUNGKIN Anda sudah terbiasa mencari file atau dokumen dengan Windows Explorer. 
Pernahkah Anda membuka Windows Explorer pada command prompt? Memang sedikit 
merepotkan, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. 

Yang perlu Anda lakukan adalah membuka Command Prompt dengan mengklik (Startl 
5 (Runj ketik cmd dan klik IOKI. Pada jendela Command Prompt, Anda tinggal mengetik 
explorer dan tekan (Enter). Terbukalah jendela Windows Explorer. 

Lokasi yang ingin dituju bisa Anda tentukan sendiri sesuai keinginan Anda. Contohnya, 
jika Anda ingin menuju Program Files di drive C, maka ketiklah explorer c'Iprogram files 
lalu tekan (Enterl. 

Jika cara di atas sedikit merepotkan, Anda bisa menggunakan cara berikut sebagai jalan 
pintas jika anda sering membuka suatu folder untuk menuju file atau dokumen. 

Contohnya Anda ingin membuka Program Files di drive C. Berikut ini langkah-langkahnya. 
1. Buka Notepad dari menu (Startl - (All Programsil - (Accesesoriesl » (Notepadl. 
D. Pada jendela Notepad ketik: 


Mematikan Komputer 
dari Jarak Jauh 


ADA kalanya suatu komputer dalam jaringan tidak bisa bekerja selama 24 jam. Alasannya 
beragam. Bisa jadi komputer dimatikan, upgrade perangkat keras, instalasi ulang, atau 
konfigurasi ulang. 

Anda sebagai administrator jaringan dapat mematikan komputer di jaringan dari jarak jauh 
(remote) untuk keperluan tersebut. Untuk melakukannya Anda dapat mengikuti langkah- 
langkah berikut ini. 

1. Buka menu (Startl » (Runj ketik shutdown -i lalu klik IOKI. 

2. Pada jendela Remote Shutdown Dialog Anda bisa memasukkan komputer yang ingin 
dimatikan dengan memilih mengklik (AddI jika Anda mengetahui lokasi komputer terse- 
but atau (Browsel jika Anda tidak mengetahui lokasi komputer tersebut. Cara mencari 
komputer yang diinginkan adalah dengan memasukkan kategori komputer seperti nama 
komputer, pemilik dan role lalu klik IFind Nowl, jika sudah ditemukan tinggal tekan 
tombol (OKI pada komputer yang dipilih. 

3. Jika komputer yang diinginkan sudah dipilih, selanjutnya tentukan tindakan yang perlu di- 
lakukan pada komputer tersebut: shutdown, restart, atau logoff. Setelah itu, beri tanda 
centang pada pilihan (Warn users 
of the actionl agar pemberitahuan ny ain AN UEA 
dilakukan pada pengguna kompu- 





C » 
ter berapa detik sebelum komputer sk 


dimatikan. 


4, Pada bagian Shutdown Event 
Tracker Anda bisa memilih be- 
berapa alasan, kenapa Anda ingin 
mematikan komputer tersebut. 
Hapus tanda centang (Planned| 
apabila kegiatan tersebut tidak ter- 
encana, atau biarkan tanda centang 
IPlannedJ bila memang kegiatan 
tersebut memang terencana. Sebai- 
knya Anda juga mengisi alasan yang 
lebih terperinci pada kolom Com- 
ment agar pengguna komputer 
dapat memahaminya. 

5. Klik IOKI untuk melaksanakan 
perintah tersebut. 


Annis Kurniawan 
annis.kurniawan @gmail.com 


Remove na 
— Browse... | 


What do CO POLA want these sebuah to do: 


AA - 


Iv Wam users of the action 


Display warming for 
| 20 Seconds 


Shutdown Event Tracker 


Select the option that best describes why you want to 
shutdown the computers s3 
Option: Iw Planned 


| Other (Planned) “| 


A shutdown or restart for an unknown reason 


Comment: 


an 





@explorer c Nprogram files 

@echo 

Pilih menu (Filel - (Save Asl. 

Pada bagian Save As Iype pilih LAII Filesl. 

Beri nama file tersebut dengan nama exp.bat lalu simpan dilokasi yang Anda tentukan. 


Maa aan 


Lalu klik dua kali untuk menjalankan file tersebut. 


Selanjutnya tanpa jalan yang panjang, Anda sudah berada pada lokasi tersebut. Selamat 
mencoba! 


Annis Kurniawan 
annis.kurniawan@gmail.com 


2 AS EA uh Ban 


Lcrosoft Wind AP LUersion 5.1.26001 
CC? Copyright 1985 2EB1 Microsoft Corp. 


and Settings VAK-81 sexplore 


1 
LL: sDocuments 


c:Ssprogram files,, 





Singkirkan 
iIndows Messenger 


SEJAK diluncurkannya Windows XP, aplikasi instant messenger buatan Microsoft yaitu 
Windows Messenger sudah terinstal secara otomatis. Tetapi sayang banyak para pengguna 





lebih senang menggunakan aplikasi instant messenger lain, seperti Yahoo! Messenger dan 
ICO daripada Windows Messenger. 
Untuk menyingkirkan aplikasi Windows Messenger dari Windows XP, kita dapat meng- 
gunakan beberapa cara. Berikut cara-cara tersebut ini. 
# Untuk menonaktifkan Windows Messenger, buka menu (Startl » IAII Programsi lalu 
klik (Windows Messenger. Pada jendela Windows Messeenger pilih (Tool » (Op- 


tionsl buka tab IPreferencesi, La Ba 
48 Windows Messenger Ck 


buang semua tanda centang pada 
File Actions Tools Help 


bagian (Generall dan (Alertsl. 

e Untuk menonaktifkan Windows 
Messenger di Outlook Express, 
klik (Start » IRunj ketik regedit 
lalu klik TOKI untuk menjalankan 
Registry Editor. Cari subkey 
HKEY. LOCAL. MACHINENSOFT- 
WARE Wicrosoft Outlook Express, 
Klik kanan jendela Registry Editor 
lalu pilih INewl » IDword Valuel 
dan beri nama Hide Messenger. 
Klik ganda (Hide Messenger! lalu 
isi value data dengan angka 2. 
Tekan IOKI, tutup Registry Editor 
dan restart Windows. 

# Untuk menghapus Windows Mes- 
senger dari Windows XP SP1: 
Klik (Startl » (Control Panel! 

» L(Add or Remove Programsi 
lalu klik IAdd/Remove Win- 

dows Componentsl di jendela 
sebelah kiri. Pada bagian Com- 


3 Click here to sign in 


ponents cari dan buang tanda 
centang pada Windows Messen- 
ger lalu klik INextl dan (Finish). 


Annis Kurniawan 
annis.kurniawan@ gmail.com 





a UpenOffice.org 
a OpenOffice.org 
a Java-MySOL 


Header Iabe 
di Setiap Halaman 


PERMASALAHAN yang sering timbul pada saat membuat tabel yang panjang adalah 

terpotongnya tabel di halaman berikutnya. Akibatnya, tabel menjadi susah dipahami karena 

header tabel ada di halaman yang lain. 
Di OpenOffice.org Writer, masalah tersebut mudah sekali diatasi. Header tabel secara 

otomatis akan dimasukkan di setiap halaman. Caranya sebagai berikut ini. 

1. Buka halaman OpenOffice Writer yang memiliki tabel dengan banyak baris. 

D, Letakkan kursor di area tabel atau tabel dalam keadaan terpilih. 

3. Klik (Tablel - (Table Propertiesl. 

4, Beri tanda centang pada pilihan IRepeat Headingl, masukkan jumlah baris yang akan 
diulang tampilannya (dihitung dari baris yang paling atas). 

5. Klik IOKI. 

Perhatikan bahwa header tabel telah diulang tampilannya pada setiap halaman. Mudah 
sekali bukan? 


Table Format 
Isroi 


Mao Table Text Flow | Columns ' Borders | Background 
isroi@ipard.com 2 tang 


Text Flow 
(Break 


(el allow table to split across pages and columns 
Ie allow row to break across pages and columns 


"“xeer TB 
(WI Repeat heading 
The first "1 


Use superordinate object settings 


Centered “ 


Lx JL ce ) tep JU tee ) 


Tips Koneksi 





DALAM berbagai milis dan forum diskusi, masalah koneksi aplikasi Java ke database 
MySOL seolah menjadi topik “abadi”. Topik tersebut menarik dibahas karena masalah 
seringkali muncul saat menyambungkan Java dengan My SOI. Berikut adalah tips-tips untuk 
menghindari masalah koneksi tersebut. 


Tips 1: Sertakan Driver dalam Aplikasi 
Pada dasarnya, Java memerlukan suatu driver untuk koneksi dengan database. Secara 
default, Java menyertakan JDBC-ODBC Bridge untuk koneksi database MS-Access, 
Fox Pro dan lain sebagainya. Untuk MySOL, driver tersebut tidak disertakan dan harus 
diunduh di http://mysgl.com. 
File yang diunduh berupa file kompresi dengan nama mysgl-connector-java-|versi|-pro- 
duction-bin.zip. File tersebut harus diekstrak dan hasilnya, akan muncul file 
mysgl-connector-java-|versi|-production-bin.jar. File itulah yang merupakan driver konek- 
sinya. File tersebut harus disertakan dalam aplikasi. 


Tips 2: Pastikan Classpath Benar Adanya 
Pengaturan classpath dapat dilakukan saat aplikasi tersebut dijalankan atau diberikan 
pada environment variable sistem operasi yang digunakan (pengaturan environ- 
ment variable telah dibahas pada PCplus edisi 241). Saat menjalankan aplikasi yang 
membutuhkan driver koneksi MySOL tambahkan opsi -classpath sebagai berikut: 
java -classpath .:/path-to-driver/mysgl-connector-java-lversil-production-bin.jar 


19 G89273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


aplikasi. 

Keterangannya seperti berikut: /path-to-driver adalah lokasi yang menunjuk ke tempat 
driver tersebut disimpan. Misalnya apabila driver disimpan di c-Ndriver maka /path-to- 

driver adalah cNdriver. 

Apabila aplikasi yang dibuat menggunakan IDE (Integrated Development Environment) 
seperti Eclipse ataupun Netbeans, maka seting classpath ini akan sangat mudah. 


Tips 3: Tulis Lengkap URL Koneksi 
Kesalahan, ketika menghubungkan Java dengan MySOL, yang paling sering dilakukan 
adalah kurang lengkapnya penulisan URL untuk koneksi. Kesalahan yang umum adalah 
tidak menambahkan titik dua (' : ). Berikut ini standar URL untuk koneksi: jdbc:mysgl:// 
localhost/database name. Perhatikan, database name adalah nama database yang 
akan diakses. 


Tips 4: Pastikan Username dan Password Benar 
Untuk mengakses suatu database, biasanya dibutuhkan username dan password yang 
mempunyai izin untuk mengaksesnya. Username dan password tersebut diberikan 
dalam URL koneksi di atas, sehingga menjadi seperti berikut: jdbc:mysgl://localhost/ 
test Puser—root&password-rahasia. 
Perhatikan, username dan password adalah username dan password untuk mysal. 
Bila user tidak mempunyai password, maka URL koneksinya adalah: jdbc:mysgl://loc- 
alhost/test?Puserzroot&password—. 


Tips 5: Gunakan aplikasi sederhana untuk menguji 
Anda dapat menggunakan aplikasi Java sederhana untuk menguji koneksi ke 
MySOL. Contohnya sebagai berikut ini. 


import java.sgl.': 


public class TesKoneksit 

public static void main(String argsll) throws Exceptiont 
load class 
Class.forName(“com.mysgl.jdbc.Driver”): 


//atur koneksi 
String urI—'jdbc:mysgl://localhost/test Puser—5root&password-rahasia”: 
Connection dbconn — DriverManager.getConnection (url): 


/Itampilkan koneksi 
System.out.printIn(dbconn): 
System.out.printin( “connection oke..”): 
) 
) 


Compile-lah aplikasi dengan perintah javac TesKoneksi.java. Setelah itu jalankan 
aplikasi dengan perintah: java -classpath ../path-to-driver/mysgl-connector-java-lversil- 
production-bin.jar TesKoneksi. 

Jika aplikasi tersebut menampilkan pesan “connection oke..” artinya koneksi berhasil 
dijalankan. Selamat mencoba! 


Panji Wisnuwirawan 
maspanji @gmail.com 






'P TesKoneksi - Notepad 
(ie Edit Format View Help 
limport java.sgl.“, 
public class TesKoneksii 

public static void main(String args(J) throws Exceptioni 


//Noad class 
Class. forName( "com.mysgl. jdbc. Oriver"), 


/fatur koneksi 
String PG Lewat hn ME RA aed Oa AR ab tali hem Oak 
Connection dbconn - DriverManager. getConnectiontur 1), 


/ftampilkan koneksi 
System. out. print Infdbconn), 


20 273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


am Paket Aplikasi Gratis & Multimedia Baru 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 





—-—-— 1 : 3 i dalam paket (suite) semacam Creative Suite ala 
Deru Kompetisi Mesin-mesin Produksi Visual “s-s-sxwow 
MENJAGA EKSKLUSIVITAS, MENSINERGIKAN 
ESTETIK DAN TEKNOLOGI 
g Namun demikian, ada satu hal yang 
| : cukup aneh dan mengusik, yaitu langkah 


Sebagai langkah awal, 
Expression Web telah dipasarkan 
dengan kisaran harga. Sementara 
aplikasi yang lain mulai ada di 
pasar pada kuartal kedua 2007. 
Paket penuhnya berharga USD 
299. Microsoft telah meng- 
akuisisi perusahaan perangkat 
lunak iView dan saat ini tengah 





Dekade 90-an, aplikasi-aplikasi desktop publishing keluar- 


an Adobe mulai meletakkan pondasi popularitas di kalangan 


Microsoft: 
Expression Blend” 


8 


pengguna komputer. Ketika media bergeser dari yang bersi- 
fat statis ke interaktif, Adobe semakin menancapkan kuku 


dengan aplikasi-aplikasi semacam Flash dan Dreamweaver 


setelah mengakuisisi Macromedia. memoles ulang iView Media men- 


jadi Expression Media. File instal 
trial dari paket Expression Studio 





etapi tampaknya dominasi Adobe di 
T- aplikasi pengolah grafis dan 

multimedia mulai mendapat tantangan 
di akhir tahun ini. 


MERANGSEK PASAR 
DAN STANDAR INDUSTRI VISUAL 

Microsoft mulai tertarik juga untuk me- 
rambah pasar aplikasi grafis dan multimedia. 
Paket Expression Studio merupakan tan- 


aplikasi grafis semacam Corel dan Adobe 
yang dahulu sempat sangat dekat dengan 
sistem Apple-Macintosh. 

Paket Expression Studio terdiri atas Ex- 
pression Web sebagai aplikasi desain halaman 
situs web, Expression Design sebagai aplikasi 
olah gambar, Expression Blend sebagai ap- 
likasi desain antarmuka dan animasi interaktif, 
serta Expression Media untuk memanajemen 
aset dokumen digital dengan beragam format 


saat ini tersedia di situs www. 
http://www.microsoft.com/ 
products/expression yang 
akan kadaluwarsa setelah diinstal 
dan dipakai selama D1 hari. 

Jika dicermati, kehadiran 
Expression Studio merupakan 
tantangan terhadap tren berbagai 
vendor aplikasi grafis dan multi- 
media semacam Adobe dan Corel 





tangan Microsoft terhadap raksasa-raksasa file. yang mengintegrasikan produknya 


The 12” 








saja Penjual Korjulisar 
ANN WAN AAN 


Hall A & B Jakarta Convention Center - Jakarta 
Java Mali - Semarang 

Jogja Expo Center - Yogyakarta 

AJBS Pasaraya - Surabaya 

Balai Jend. M Jusuf - Makassar 


c0o000 


APLOMIMDO APK OWIHDO & Po On Ka » 
DPD DKI JAKARTA DI, Hear Langah ngan SULAWESI SULATAN Ml bu ee 


For further information : PT. DYANDRA PROMOSINDO Jl. Johar No. 9, Menteng, Jakarta 10350, Phone : (62-21) 310 7117 ( Wina ext. 305, Deki ext. 306) 





ny - sin ny 3 LE: PO TELAH BEREDAR! edisi 06/14 Des 2006 - 3 Jan 2007 


Hama) lemas COMING5OON:/OPERATOR BARU 


OPERATOp BAR “2 by 1 Telepon di Tanah Suci Lebih Murah 
U- ebeg AN ti Mi | Poligami (Dual-Mode) GSM-CDMA 


bon SA BATERAI hp sn) | Oma Cang angan 
NG SOON “- B0ROS BATERA Fa 6 ss 


| Di TANAH SUCI 
JURAH 
In ol MODE 


| Peluang Bisnis Service Ponsel 


| Temat EL BEST BUY MINGGU ing 





21 (2D273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Microsoft dalam melawan arus 
tren penerapan sistem yang 


kerja desainer atau 
artis dengan kerja 

universal. Artinya, jika keba- 
nyakan vendor aplikasi grafis 


para programmer. 
Selain XAML 
dan Visual Studio, 
Expression Studio 
didukung oleh ASP. 
AJAX yang meru- 
pakan aplikasi pe- 
nyederhana sintaks 
Javascript dan XML 
sehingga memung- 


Microsoft 


dan multimedia mengupayakan Expression' Design 
agar produknya dapat diguna- 
kan dan outputnya dapat diak- 
ses oleh pengguna dari basis 
sistem operasi apapun, maka 


Microsoft justru mendasarkan 


| 


Microsoft 


P TN, | “- | Ud 
3 - 
Ta Is 
: aa | 
5 € . | 
. - tt. Pp # 


Expression Web 


Expression Studio pada frame- 
work .NET 3 yang membuat 
output-nya dapat berjalan di 
atas sistem Windows saja. 





IN kinkan desainer 
| maupun developer 


3 p 
2 Ad 
Sg F 
“ .— 
a 


Hanya Expression Media yang menghemat waktu 


dibuat dalam versi platform 
Windows dan MacOS. 

Jika HIML menjadi pondasi 
perdana bagi aplikasi-aplikasi 
berbasis web saat ini, maka 
Microsoft memperkenalkan 
XAML (Extensible Applica- 
tion Markup Language) yang 
terdapat dalam framework 
NET3. XAML berfungsi sebagai bahasa 
markup yang menjembatani komunikasi 
antar format file yang digunakan antara 
desainer atau artis dengan programmer 
(developer). Artis menggunakan Expression 
Studio sebagai perkakas kerja, sementara 





programmer menggunakan Visual Studio 
sebagai aplikasi pemrograman. Artis atau 
desainer berkonsentrasi pada tampilan, 
perilaku suatu aplikasi, sementara program- 
mer berkonsentrasi pada fungsionalitas dan 
kapabilitas suatu aplikasi. Tujuan diciptakan- 
nya Expression Media adalah mensinergikan 


OM dalam merancang 


antar muka suatu aplikasi atau situs web. 

Kini, persaingan antar aplikasi grafis se- 
makin panas. Adobe yang telah mengakuisisi 
Macromedia memiliki Fireworks untuk meng- 
olah grafis web dan antar muka pengguna, 
sementara Microsoft menjagokan Expression 
Design yang menggabungkan keunggulan 
dari Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. 
Adobe Flash yang sangat melegenda se- 
bagai aplikasi desain antar muka dan animasi 
interaktif kini ditantang oleh Expression 
Blend. Sementara itu, Dreamweaver harus 
berjuang untuk tetap bertahan dari kehadiran 
Expression Web. 


MENGGELAR PANGGUNG BARU BAGI HIBURAN 
DAN PENGETAHUAN 

Memang terjadi head to head antara 
Microsoft dengan vendor-vendor aplikasi 
grafis dan multimedia, utamanya Adobe 
dan Corel. Microsoft yang selama ini identik 
dengan sistem operasi dan office suite, kini 
mulai memasuki wilayah main grafis dan 
multimedia yang sebelumnya bukan bidang 
utamanya. 

Namun tetap ada perbedaan. Adobe 
masih tetap memberikan tempat pengem- 
bangan aplikasi grafis untuk cetak semacam 
Photoshop dan In Design, sementara Micro- 





Kinerja Tertinggi untuk nForce 680i 


ASUS Striker Extreme: Desain Terbaik untuk Gaming 


yang penuh Gaya 





Dari semua board untuk chipset nForce 680i dan CPU Guad-Core yang 
telah dicoba, ASUS Striker Extreme dari seri motherboard ROG (Republic 
of Gamers) adalah yang paling direkomendasikan. Selain berbagai fitur 
yang disertakan sangat membantu dalam kemudahan proses instalasi dan 
menambah gaya dalam pengalaman gaming Anda, motherboard ini 
memiliki kinerja terbaik di kelasnya. 


Dengan mendukung teknologi Nvidia Ouad-SLI, dan telah siap untuk 
penggunaan FSB 1.333MHz, Striker Extreme dirancang untuk para 
gamers dan tweakers sebagai pondasi yang diperlukan untuk tampilan 
video yang sempura dan kinerja tertinggi. 


LCD Poster — Tweaking Sistem dengan Mudah 

LCD Poster adalah fitur yang menarik untuk tuning dan upgrade sistem. 
Banyak pengguna ekstrim dan teknisi memasang debug card pada 
motherboard ketika melakukan setting atau upgrade sistem komputer. 
Debug card ini akan melaporkan sebuah kode dengan dua karakter 
numerik untuk tiap proses. Ketika sistem menglami “hang”, debug card 
akan memberitahu Anda bagian mana dari sistem yang bertanggung jawab 
atas kesalahan tersebut. 


LCD Poster, yang terletak di bagian back panel I/O dari motherboard, akan 
menampilkan nama sesungguhnya dari setiap proses booting dan bukan 
kode seperti yang terdapat pada debug card. Ketika sistem hang karena 
kesalahan konektivitas ataupun konfigurasi, LCD Poster akan menampil- 
kan nama proses yang menyebabkan sistem hang, sehingga Anda tidak 
perlu mengingat berbagai kode numerik untuk mengetahui proses mana 
yang dimaksud. 





EL I/O dan Onboard LED — Koneksi yang Mudah dalam 


Suasana Gelap 

Striker Extreme dilengkapi dengan EL I/O, yaitu fitur yang memudahkan 
Anda untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer dengan 
petunjuk lampu di bagian back panel I/O sehingga memudahkan Anda 
menghubungkan perangkat komputer dengan port I/O di saat kondisi 
gelap. Onboard LED merupakan LED yang terdapat pada PCB 
motherboard yang digunakan untuk menerangi label pada motherboard. 


Pengguna dapat menyalakan LED melalui sebuah tombol pada back panel 
I/O. Tombol ini juga dapat memutuskan semua sirkuit pada motherboard 
kecuali LED untuk menjamin keamanan pada saat tweaking sistem. 
Selain membantu kemudahan instalasi, kedua fitur ini juga memerahkan 
komputer Anda dengan pencahayaan yang penuh gaya. 





Onboard Switch —- On/Off, Reset dan Clear CMOS dengan 
Tombol Switch 


Seorang pengguna yang berpengalaman biasanya menginstalasi sistem- 
nya di luar casing, Oleh karena itu, ia perlu menyambungkan pin panel 
depan untuk menyalakan atau restart sistem, dan mengubah jumper untuk 
clear CMOS. Dengan Striker Extreme, semua hal tersebut dapat dilakukan 
hanya dengan menekan tombol switch saja. 





SupremeFX — Kualitas Suara yang Luar Biasa 

Kartu audio SupremeFx, dengan sampling 24bit'192kHz pada semua 
channel suara, menyediakan kualitas audio yang tinggi melalui headphone 
atau speaker 7.1 surround sound. Array microphone yang dilengkapi 
dengan filter suara background guna mendeteksi noise yang repetitif dan 
seimbang (signal bukan suara) seperti kipas komputer dan AC, akan 
menghilangkan noise tersebut pada suara yang direkam. 





Bundel Game 3D, 3DMark@ 06 Advanced Edition, dan 
Kaspersky@ Anti-Virus 


Paket penjualan motherboard ini dilengkapi dengan game 3D terbaru, 
software anti virus, dan software benchmark 3Omark06. 


- Ghost Recon Advanced Warfighter salah satu game terpopuler saat ini 
dan telah mendukung efek physics. 


- 30Mark 06 adalah aplikasi benchmark 3D terpopuler yang seing digu- 
nakan oleh para profesional. Versi 3DMark06 telah mendukung penguji- 
an grafis SM2.0 dan HDR/SM3.0 Shader. Selain itu, versi ini telah men- 
dukung pengujian prosesor single core, multi core, dan multi prosesor. 


" Kaspersky@ Anti-Virus Personal menawarkan perlindungan antivirus 
premium untuk pengguna individual dan hore office. Antivirus ini ber- 
dasarkan pada teknologi antivirus terkini. 


Spesifikasi secara umum: 

- Dukungan IntelB Guad-core CPU Ready 

- Dukungan Intel8 Core "2 Extreme / Core "2 Duo Ready 
- NVIDIA nForceB 6801 SLI "" 


- Dual-channel DDR2 800/667/533 
SupremeFX / DTS Connect / Array Mic / Noise Filter 
- 10OxUSB 
- 6x onboard SATA & 2x eSATA 
- #x133da 





http://id.asus.com 


22 (22273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





soft mengkhususkan aplikasi-aplikasi grafis 
dalam Expression Studio untuk keperluan 
online. Intuisi bisnis Microsoft sangat ber- 
peran di sini, melihat ceruk pengembangan 


Microsoft" 


Expression Media 


media di masa depan. Semakin banyaknya 
sumber-sumber pengetahuan dan hiburan 
yang didistribusikan tidak lagi secara cetak, 





m Paket Aplikasi 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 


yang pengguna suka mengalaminya”. Di 
balik slogan tersebut tersirat keinginan untuk 
meningkatkan sisi interaktifitas dan keindah- 
an visual pada antar muka perangkat lunak 
produksi konglo- 
merat perangkat 
lunak global ini. 

Microsoft mulai 
memandang sisi 
desain, interaktivitas, 
dan layanan sebagai 
kunci keberhasilan 
dari suatu perangkat 
lunak, terutama pada 
Windows Vista dan 
Microsoft Office 
2007. Hal ini diilhami 
dari keberhasilan 
produk-produk Apple 
Macintosh (uta- 
manya iPod) yang dari dahulu memang sangat 
menonjol pada sisi desain yang simpel, elegan, 
dan interaktif. 


dan bukan tidak 
mungkin pengguna 
PC beralih ke Mac- 
OS, sistem operasi 
yang tata visualnya 
terkenal simpel tapi 
elegan dan desain 
produknya eksklusif 
ini. Maka, tindak- 
an mengeluarkan 
alat produksi antar 
muka interaktif yang 
menonjolkan sisi 
artistik dan estetika 
antar muka adalah 
sesuatu yang 
mendesak bagi 


Microsoft, dan direalisasikan dengan dirilisnya 


Expression Studio. 




















soo Bi Sinex — 
Ae IE XX. Oa cam 
Active Target Action Build Build and Go Info Editor Search 
Groups & Files lis File Name “| A Code | ai 
j Bg Sinex kz AppKit.framework 
Pe Olasses fa Cocoa.framework 
Ie Other Sources Kas CoreData.framework 
WI Resources Ka Foundation.framework 
3 Frameworks (FE) Info.plist 
ki 1 Products (El Infoflist.strings (English) 
Ie (G) Targets | main. 155k 
9 Executables II MainMenu.nib (English) 
KLM Errors and Wanmnings 1 MyController.h 
T'—4 Find Results #| mt MyControiler.m 158k 
je LV) Bookmarks AA SineX.app 
P7 SCM MW) Sinex Prefix.pch 


IBI Project Symbols 
Ip Implementation Files 
b ja NIB Files 





aa 


" 


SineX exited normally. @Succeeded 


Tampilan layar Cocoa yang merupakan aplikasi desain antar muka aplikasi platform 
Mac0s. 
perangkat lunak desktop cantik dan user 
friendly. 

Sistem operasi gratis dan terbuka kode 


Expression Studio juga dipersiapkan 
untuk merancang dan memroduksi aplikasi 
dengan antarmuka interaktif serta fun bagi 
perangkat komunikasi maupun hiburan 


pemrogramannya (open source) semacam 
Linux dan Solaris dari Sun Microsystems 
memang sangat cepat bermetamorfosa 
berkat pustaka grafis semacam GIK dan 


melainkan secara 
online tampaknya 
menjadi dasar per- 
timbangan peng- 
khususan Expres- 
sion Studio ke basis 
online. 


ESTETIKA DAN 
INTERAKTIVITAS AN- 
TAR MUKA SEBAGAI 
SELLING POINT 
Tampaknya 
Microsoft sedang 
getol-getolnya 
memoles sisi tampil- 
an antarmuka pada 


| 3 E) 
| | A Changing Culture 





an ik media Kami iri ar 
Conume nd Ai thain sal don 

£ atuaraaton " an anterge ise. & ) IP Ay te 3 IP Le 

“ SMP Aris 


Pe P3 





af Uve Man dioda pafauanoe aabarpiie atana, ba tan da yan 
Ikaar conuusats bapa x “Fian” Its be ana, Rare ai ba Tosar pirakee fron a developanent team 
about he an” eta sofa Is to kpn er coli gare, Thls was dhalked up to toe act 
that ceper were beo Hayat ta met para dh com oeoor Dn shaleh ho von ed bana 
aclapted to oraputers and wo Uye othvet 





Lar Mission 
Ta eat products Oei people lowe ta 
We af! padeifari— but there goods meperanta 
Lord aster Made an Ca 2 Nek mun gi Di el case paca anal Oh net daan af 

wi ferentiaion Io the enterprise, fedti user perbesaran amil Kap uing a not pernderi 
anic rarpriie - BIN Taka —It aa an Sp ag Ii eluat er epertenga sae pa An 

seoire, prada etis. deli gtu, usul, ad adapanee. Ns mo ian kaan janet ar ar, 
Ls Kia — at lekat Tar ver Rea 





Di situs resminya, microsoft mengungkapkan pentingnya interaktifitas dan estetika pada 
antar muka suatu aplikasi. 


produk Microsoft 
se-perti Xbox 
(game console), 
Windows Media 
Center, serta Zune 
(player musik por- 
tabel). 

Masa depan 
komputasi juga 
mulai merambah ke 
perangkat genggam 
seperti PDA dan 
ponsel. Keduanya 
memerlukan tampi- 
lan antarmuka yang 
tak kalah (atau bah- 
kan lebih) interaktif 








000 Cocoa-Controls D 
| — | Ter tea maa 5 — Pa | « op 
r (mOn||Tex 3 Na “ 




















— Segmented 





Hi - 
Control 


Salah satu kotak dialog Cocoa yang memuat kontrol pada antar muka aplikasi. 


produk-produknya. 

Lihat saja, mesin tampilan antarmuka Aero 
yang dilengkapkan pada Windows Vista dan 
menjadi fitur unggulan sistem operasi ini. 
Perangkat keras kartu grafis yang digunakan 
pun harus mendukung DirectX 9. Efek-efek 
seperti antarmuka yang semi transparan, 
menampilkan efek refleksi atau bayangan 





Antar muka interaktif dan estetis diperlukan oleh aplikasi-aplikasi hiburan produk 


windows. 


dengan mudah diciptakan dengan aplikasi- 
aplikasi desain dalam Expression Studio. 
Perhatikan pula slogan yang ditonjolkan 
oleh Microsoft pada misi pengembangan 
perangkat lunaknya: “Menciptakan produk 


aa At 


Desktop bergaya MacOS pernah 
mewabah dan menghiasi desktop pemakai 
Windows. Demikian pula, banyak pemakai 
Windows yang memilih menggunakan pe- 
mutar musik Apple iTune daripada Windows 
Media Player karena dianggap lebih eksklu- 
sif. Aplikasi dan desktop MacOS sendiri 
dibuat dengan du- 
kungan mesin grafis 
Cocoa dan lingkun- 
gan pemrograman 
Carbon. Jadi, faktor 
fun dalam pengala- 
man menggunakan 
perangkat lunak 
merupakan kunci 
keputusan adopsi 
dan loyalitas. Tentu 
saja, semua ini 
berujung pada 
pemasaran produk. 

Apple Macintosh 
telah memutus- 
kan MacOS untuk 
dapat berjalan di 
atas prosesor Intel, dimulai dengan. notebook 
produk Apple, Macbook dan iBook Macbook 
bahkan ditenagai oleh prosesor Intel generasi 
terbaru, yaitu Intel Core Duo. Tentu saja, 
hal ini akan menambah popularitas MacOS 


dan estetis dibandingkan PC maupun laptop 
karena bersinggungan dengan selera, mode 
dan gaya hidup. Microsoft telah menargetkan 
penyediaan antar muka dan aplikasi untuk 
perangkat komunikasi mobile dengan Expres- 
sion Studio. 





MENGHADANG REVOLUSI OPEN SOURGE 
Dengan Expression Studio, Microsoft 
telah mencoba melakukan counter terhadap 


beberapa vendor aplikasi grafis yang menjadi 
standar industri media massa dan industri 
grafis-multimedia. Jurus balik ini juga dalam 
rangka mengimbangi semakin populernya 
sistem operasi dan berbagai perangkat lunak 
opensource yang sangat cepat berevolusi 
dari perangkat kerja para geek menjadi 


OT. Kedua mesin grafis ini telah memberi 
tenaga terhadap berbagai aplikasi open 
source dan desktop manager semacam 
KDE dan GNOME, browser Internet Mozilla 
Firefox, GIMP (aplikasi pengolah foto), dan 
lainnya. Harap diingat pula bahwa desktop 


@ 


manager sistem operasi MacOSX meng- 
gunakan X-window yang berasal dari dunia 
opensource. Apalagi, dunia opensource 
tengah mengembangkan projek Mono yang 
memungkinkan aplikasi yang dibuat dengan 
framework ini dapat berjalan di lingkungan 
Windows yang menggunakan framework 
NET. Semua ini membuat Expression 
Studio memiliki alasan kuat untuk sesegera 
mungkin dirilis. 


m Expression Studio 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 


Selintas Performa. 
Expression Studio 


Expression Studio dirilis dengan harapan mampu mengim- 
bangi paket grafis dan multimedia yang lebih dahulu populer di 
kalangan pengguna. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan 


aplikasi-aplikasi dalam Expression Studio? 





EXPRESSION WEB 


SEMENTARA itu, Expression Web yang berfungsi sebagai aplikasi selain halaman web 

pada rilis pertamanya ini masih memiliki kekurangan pada: 

# Menggunakan basis ASP.NET sehingga tidak bisa diimplementasikan ke server web 
yang berbasis 
PHP, misalnya 
Apache. 

# Mendukung 
standar CSS, 
HTML, XHTML, 
serta XML. 

e# Didukung oleh SOFTPEDIA 
mesin AJAX mua 
yang merupa- 
kan salah satu 





PT atitoi 1 (Ll unersdg am Seffinpa Sol fpandla Mba Tee mer lap Tah Sara tor pedia hlmf Abcreerdf Ongreetan brt Ihhiret Pat Han BG 


EETRO-”T-A- Onato) 
wa 


mesin penting di 
era Web D.0. 








APLIKASI ini merupakan padanan dari Adobe Bridge yang berfungsi memanajemen aset 
file digital dari berbagai format. Aplikasi ini memiliki kemampuan sebagai katalog file, slide 
show file foto serta mengubahnya menjadi file movie. Hal yang menarik adalah adanya 
fasilitas manajemen color profile serta fasilitas konversi file foto, file audio dan file video. 
Expression Media juga memiliki kemampuan untuk menyimpan data EXIF yang berisi data 


teknis pada foto. AA mna - 


AKtion 











ist Tiara Media | Rebulld Thumbnahl 8 
PA Aa Syochronize... x$ 
“| “ 2 - 1 " ” AA 3 
EM 33 P- 0:41 19 T? - 2 | Clear Annotations.., 
422091.H»3 Ih LaCwdT 11 T OB Or uphant — hat Liat nb UTUNYYI org ” Neji Add to Set... “XM 
@, 1 
Move to Trash... xD 
Move to Folder... 
Copy to Folder... 
Show Media File 
Open with , 
JPEG Rotate... 
Set Capture Date... 
Set Sample Color... 
Manage Color Profiles... 
Set Finder Properties Pi 
Zoom In K4 
| Run Slide Show XR Zoom Out x- 





Slide Show Options... XXR 


Rotate 90” CW m| 
Save Sikte Stow as Movie... 


Rotare 90” CCw XI 


Backup/CD-ROM... Flip Vertical 


Flip Horizontal 
|. HTML Gallery... | About Scripts... Default Orientation 
| Text Table... Arrwotate p 
Move to To st 
Contact Sheet... | Desktop Picture » » 


Move to Bottom si 
Correct EXIF Orientation.. 


Convert Image Files... Move to Location XL 


Convert Sound Files... Select » | Rename Using EXIF Date... 
Convert Movie Files... Wet P| Rename Using Text File... 
-Empty Trash | Set File Comment. Sort r 


Extract Thumbnaiis... Set File Label... 
Extract Voice Annotations... Set File Lock... |. Invert Sort Order X: 
www www www www “w———w-—— 


23 (2273 | Tahun VI | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


EXPRESSION DESIGN 


DAN ini adalah perbandingan Expression Design terhadap Adobe Illustrator atau Corel Draw: 





Walaupun tampilannya mirip aplikasi pengolah gambar vektor, tapi sebenarnya Expres- 
sion Design merupakan pengolah gambar bitmap karena kebanyakan menu dan fasili- 
tasnya berkaitan 
dengan piksel. 

Konsep channel 


a Microsoft Lap ressian n 


aa 





warna dan mask NI &sggs 
sebenarnya telah g 
menjadi standar 
aplikasi pengolah 
foto. Pada Ex- 
pression Design 
hanya terdapat 
fasilitas layer. 
Padahal, konsep 
warna digital 

dan elemen foto 
digital seperti 
tekstur (detail) 
dan tone terletak 





pada konsep channel. 
Fasilitas filter belum tersedia sehingga membatasi eksplorasi pengolahan gambar. 
Baru mendukung mode warna RGB, belum menyediakan mode warna CMYK. 


EXPRESSION BLEND 





BERIKUT ini kelebihan maupun kekurangan Expression Blend dibandingkan rivalnya, 
Adobe Flash: 


Aplikasi desain antar muka interaktif dan animasi ini lebih ditujukan untuk desainer, 
bukan untuk developer (programmer) karena lebih menonjolkan Design View daripada 
Code View. Fasilitas pada mode desain jauh lebih lengkap dan representatif daripada 
mode sintaks (XAML View). 

Penulisan sintaks tidak bersifat intuitif. Artinya, pada saat pengguna mulai menuliskan 
sebagian kode, secara otomatis seharusnya aplikasi menampilkan pilihan pelengkapan 
kode. 

Sintaks yang disediakan oleh Expression Blend masih kurang terorganisir ke dalam 
folder kategori-kategori tertentu sehingga kurang cepat ditemukan. Koleksi event (pe- 
micu aksi dari objek animasi) dan event handler juga masih kalah kaya dibandingkan 
Flash. 

Banyak efek objek yang sudah dibuat secara otomatis seperti bayangan dan pe- 
nyinaran, mendukung transparansi objek. Tapi belum ada fasilitas import library yang 
memungkinkan kita menggunakan kembali objek, property dan behaviour objek dari 
projek lain. 

Pengorganisasian animasi tidak disajikan dalam bentuk timeline berisi frame-frame 
animasi, tapi dalam bentuk palet layer. Akibatnya, penganimasian baru bisa dilakukan 
lewat penulisan sintaks. 

Fasilitas pengolahan dan operasi gambar vektor seperti blend, intersection, arrange/ 
order memang telah tersedia, tetapi fasilitas tracing (konversi) dari gambar bitmap ke 
vektor belum tersedia. 





see Aa Pot poli 


| KEMANGI na 7 ui - 


n— 
# 


al 
at 


21 (273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





bangun Kantor 


tanpa Ruang Kantor 


Dengan fasilitas kantoran yang 


a Kantor Virtual 


oleh | V.J. Thurana | thurana@tabloidpcplus.com 





disediakan oleh beberapa si- 


tus Web, kantor bisa dibuat di dunia maya. Tidak perlu kom- 


puter dengan kemampuan gila-gilaan dan gedung kantor. 





ata “kantor selalu mengingatkan kita 
Ko sebuah tempat yang terdapat 
anyak sekali ruangan kecil (yang 
disebut cubicle) yang berisi satu set komputer 
dengan telepon yang selalu berdering dan 
juga orang-orang dengan pakaian formal—-as, 
blazer, dasi—yang sibuk dan berlalu lalang. 
Kalau dikatakan bahwa siapa saja bisa 
membangun kantor tanpa modal, pasti 
banyak yang tidak percaya. Kalau dikatakan 


Webgnaia H3 


Group chat. 


Lampfire makes real-time chatting and 
fila sharing with your co workors as 
any aa dadting a web page. 


WAT 3 CAMPAIRET REMOTE TEAM UTOFIA 
ngan na ebi bae pup ai 8 Sen pena pai or Fo 


par TO nga aing 4 w 


OUR N9TMikG TO BSTALL 


Tuan ma Kera. 
Na Separa, sa, and erik Tag 
T 
A BMPLE TOOL, 101 USES Arit read ta download, (aral, or sonfiare 
Toar na 0 mang ana aa ae Gampniars 


TT depriera mereda 
PRIVATE AND SAFE 
ampiire case are pamong 

aa ma ir 
TT IT FOR FREE 
piala Sa beda Un 

Scanner 


GOT OESTRSET 


Campfire (http://campfirenow.com/) adalah situs Web 
yang memungkinkan pekerja berkumpul dan berdis- 
kusi-seperti chatting. 


bahwa kantor tersebut tidak memiliki ruang 
sama sekali—tidaknya idak di dunia nya- 
ta—semakin banyak yang mengerenyitkan 
keningnya. Tapi, memang kantor seperti 
itulah yang akan kita bahas disini. 

Internet sudah berkembang sampai tahap 
sudah ada banyak aplikasi kantoran dan 
kolaborasi yang bisa dijalankan lewat dunia 
maya tersebut. Tidak perlu komputer dengan 
kemampuan yang gila-gilaan, tidak perlu juga 
menyediakan ratusan ribu dolar untuk bisa 
membangun sebuah kantor virtual dan me- 
lengkapinya dengan berbagai aplikasi kantoran. 
Yang diperlukan hanyalah koneksi Internet. 

Contoh-contoh perusahaan yang 
dijalankan melalui kantor virtual sudah 
bisa banyak ditemui di Internet, misalnya 
berbagai layanan blog profesional yang 
sekarang menjamur. Salah satunya dengan 
pendapatan beberapa ribu dolar per bulan 


mengklaim bahwa mereka dijalankan hanya 
oleh lima orang dari lima kota yang berbeda 
dalam dua zona waktu yang berbeda pula, 
dan tidak pernah sekalipun mereka bertemu 
muka secara nyata. 


RAPAT VIRTUAL 
Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan berkantor adalah adanya berbagai 

rapat. Kesulitan dari kantor virtual adalah 
menemukan waktu dan tempat untuk men- 
jalankan sebuah rapat. 

Untungnya ada Campfire (http://campfi- 
renow.com/), suatu tempat yang memung- 
kinkan pekerja berdiskusi. Mungkin ada yang 
bertanya, “Kenapa tidak menggunakan laya- 
nan instant messenger (IM), seperti Yahoo! 
Messenger, AIM, ICO, atau IRC yang sudah 
populer dan banyak digunakan?” 

Jawabnya, karena ada beberapa keung- 
gulan yang dimiliki oleh Camptfire yang tidak 
bisa disaingi oleh IM biasa seperti yang 
dijelaskan berikut ini. 

» Komunikasi lewat IM biasa bisa ter- 
ganggu oleh orang lain yang ada di daftar 
kawan kita yang sebetulnya tidak terma- 
suk dalam kelompok diskusi. 

e# Tidak perlu menginstal banyak klien 
supaya bisa berdiskusi dengan banyak 
orang yang menggunakan layanan yang 
berbeda-beda. Semuanya bisa dijalankan 
langsung dari aplikasi yang pasti dimiliki 
oleh semua komputer: web browser. 

e Semua komunikasi kita tersimpan rapi 
sebagai arsip pada satu tempat sehingga 
mudah untuk dijadikan bahan referensi. 

# Selain itu, layanan Campfire mempermu- 
dah berbagai proses pembagian, mulai 
dari sekadar link sampai dengan file. 


PUSAT DATA 

Setiap perusahaan memiliki pusat data 
mereka sendiri. Di situlah mereka menyimpan 
segala dokumen dan informasi yang berkait- 
an dengan perusahaan. Sangatlah tidak 
bijaksana untuk menyimpan banyak informasi 
secara terpisah-pisah pada setiap anggota 
yang berbeda-beda. Misalnya hasil pekerjaan 
si A disimpan oleh A dan hasil si B oleh si B. 
Metode ini akan menyulitkan jika informasi 
tersebut dibutuhkan di kemudian hari. 

Untungnya ada yang namanya Wiki—se- 
buah metoda untuk membangun data dan 
infromasi secara berkolaborasi. Salah satu 
wiki umum yang paling terkenal adalah 


Wikipedia versi bahasa Inggris 
(http://en.wikipedia.org). 
Di situ, semua orang dari 
seluruh dunia bekerja sama 





membangun pusat informasi: 
mengenai berbagai hal dan 2 8 


topik yang ada di dunia. 
Dan untuk membangun 


eta ban 


(pt mer 

Wacana ta MediaWiki.org 
Mada « Bra ek pg ke aga kpadik 

FA Oarorewsedia Pemred mara bay ruang oom sein, brecbundrag Thai seni senebasiban, Titoaheourren 
Download kidd ngk eny, or usg 
dai, ber Ita pride maa ga languaga 
For perera gu 
Aa lagi 


» KAMI 19 Dbug Pa rela 
& Fto oo AS ON nemeapaten On Window Bara 
2 Ak LI NT bug fa laki 
a' Mataiar PHP 5 cek, replaber plobals parania, dbs pola 


0 Leg treble sobauA 
Ae Mrth Felbn 


df Uas po Tatan r)) 


Ba na ad by ana bai projaseiba o bao napi 


cf Madaiki 


ii Ira sak ar ka Onganadiy rian at Wikan 


Rifa Dirikan bonaan ba eotplona iihea bansic alba oanbanba. Tout rd some cord eri Irenalabad Into other 
Lai Tha eh ita ri Engiah Picise nead man baut thai aga 


Kenlekun ekaalang mali iba ogibanng page Lie net omomendad penebalan ot common and maybe 0 supoori daek you 
Asi dahan seed ii erik, pai Ne depo ding diah Paja 


About Ihbosite | About IlodiaWibi | Download | Help 4 Support 


Lini Syossa Adm Daan 
PU Ll. 2 |" Intan Upgandaig » Siendtera 
a Magabn "4 2 Cenkguug & SUN comun ec 
“Pia io edi 3 pga » Thedpory Bebera Be» Belerence Marus 
am T.. kan 2 Maa 
Mi Can Manan Da 


Mk aka mao 


dan mendokumentasi data seram araan || Pa 
perusahaan secara rapi, tidak | 

Ta L6o) (Sen) 
ada mesin Wiki yang lebih am gang 


baik daripada mesin yang 
membangun Wikipedia yang 
disediakan oleh MediaWiki 
(www.mediawiki.org/wiki/ 
MediaWiki) Meskipun 
metode instalasi aplikasi ini 
tidaklah bisa dibilang mudah, 
tetapi dia gratis, mendukung 
upload file, mendukung 


—— zam San an Sea tanda” GA Pres Doumeniakan Losras Penang plan Aa | 


markup Wiki, dan juga mendukung RSS. 
MediaWiki juga mendukung penggunaan 
password sehingga hanya bisa diedit oleh 
orang-orang yang berwenang. 


KORESPONDENSI SECARA ELEKTRONIK 

Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk 
menyampaikan suatu informasi secara terus 
menerus pada anggota lain yang berada di 
ujung dunia sebelah sana selain lewat surat. 
Dan karena saat ini menggunakan surat 
keong (snail mail—surat berbentuk kertas 
yang dikirim dengan perangko dengan ban- 
tuan pak pos) sudah basi banget. 

Satu-satunya pilihan hanyalah e-mail. 
Untuk urusan email, satu-satunya pilihan 
yang paling masuk akal saat ini adalah GMail 
(http://gmail.google.com/). 


PENGATURAN JADWAL 
DAN PEMBAGIAN TUGAS 

Jika di kantor biasa sang boss bisa deng- 
an mudah menugaskan anak buahnya untuk 
melakukan segala macam hal tanpa perlu pu- 
sing mengenai jadwal mereka (sebetulnya sang 
sekretarislah yang akan pusing), pada kantor 


virtual di mana kedudukan para anggotanya 


BERKULABORASI DALAM 


Gi sale Dos 4 Sproadshiats 


krian same on Ceombe LL DOD DOT Pd ir Pengenlupepi 


Pe Ea asa “Aa UR 


sek BB AYU TT YO EEOOK BEM se ora 


Ta UU IRR 


0 2 DO DI LL rda ae abalan Iariaratii 
- Maap mia soon BP, ma adan Dipgrading to PB 


bug In kiai 


Ga ia Se 3 Peng ea (e Pa oe an mesh HE 3 boraguki Pena hai ff 


agan Mad ka Irodushan 


Denninanaaa ON ea aga wa 


Pusat data perusahaan bisa dibuat di MediaWiki (www.mediawiki.org). 


yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan kurang 
lebih setara, pembagian tugas tidaklah sebegitu 
mudahnya. Masing-masing harus tahu jadwal 
anggota lainnya sebelum memberikan tugas 
sehingga tidak saling mengganggu. 

Untungnya ada Google Calendar (http:// 
calendar.google.com) yang jika dipasang- 
kan dengan GMail akan membentuk kombi- 
nasi aplikasi yang luar biasa. Anda akan bisa 
mengetahui jadwal liburan masing-masing 
anggota, konferensi yang diikuti, berbagai 
rapat, perjalanan, dan juga deadline artikel- 
artikel yang harus ditulis, misalnya. 


SOCIAL BOOKMARK 

Hal ini sulit dicari padanannya pada dunia 
nyata. Tetapi intinya, jika salah seorang 
anggota menemukan hal yang menarik di 
dunia maya, dia akan langsung melakukan 
bookmark dengan menggunakan kata kunci 
tertentu. Anggota yang lain berlangganan 
Teed untuk tag tersebut menggunakan 
RSS, sehingga mereka akan selalu saling 
mendapatkan dan mengirimkan informasi 
terbaru secara otomatis. 

Layanan seperti ini yang populer dan bisa 
digunakan adalah Wists (http://wists.com) 
dan del.icio.us (http://del.icio.us). BD 


PEKERJAAN 


Pimegentepep linsogemaiL om | Dosa Home | Hala | Segi out 


Saran | E 


Lia Lia  Digarg Changi 
enamel Min Cnlaharase | Pahit | 
AF 





a Video di Situs Web 


oeh | Alex Pangestu | alex@tabloidpcplus.com 


Pajang Vide 
di Situs Weh 


Video yang ada di YouTube 
bisa dipakai di situs Web 
sendiri. Dengan begitu, bikin 
blog video jadi amat mudah. 
Eh, bisa dipajang di Friend- 


ster juga. Caranya begini. 


udah kenal sama YouTube, kan? Se- 

buah artikel di PCplus sudah pernah 

membahasnya. Kalau tidak percaya, 
carilah Tabloid PCplus edisi 267. Di situ ada 
tips mengunduh video dari YouTube. 

Yah, buat yang belum tahu YouTube, 

ini sedikit informasi. YouTube adalah suatu 
situs Web beralamat www.youtube.com 
yang berisi video milik anggotanya. Anggota 
YouTube bisa memasukkan video, kemudian 


video itu bisa disaksikan oleh anggota You- 
Tube atau pengunjung situs YouTube. 





Wnile Pasi 


Nyanyian Kode 


(1 mia, 











MordPresi bowmarklet 
Map elok iba Paing 
NN ai 


MV WoroPRrss 


Decu — appa Corn 
Za Pen 


Ternyata, tidak sebatas kana 


itu saja. Video dari YouTube, Gb Kabin 


Customs CSS 


sengaja dibuat oleh YouTube, 
bisa ditampilkan di situs Web 


lain. Jadi, upload di You- 
Tube, pakai di situs Web lain, 
boleh saja. Kalau tidak punya 
video sendiri, video orang lain 
dipakai juga bisa saja. 
Berkunjunglah ke 
YouTube, kemudian carilah 
video yang hendak dipakai 
di situs Web atau blog. 
Kalau sudah ketemu, 
carilah Embed-nya. Salin 
alamat di kotak Embed itu 
dan tempatkan di halaman 
situs di tempat video akan 
muncul. dari You Tube. 
Kalau pada blog, baik 





Wordpress, Blogger, maupun layanan blog 
lain, alamat dari kotak Embed itu tinggal 
dimasukkan di tempat tulisan dimasuk- 
kan. Nah, kalau untuk Friendster, di mana 
alamat itu dimasukkan? 

Masuklah ke Friendster. Di halaman 
yang muncul setelah /ogin, carilah link 
(Edit Profile). Kalau ketemu, klik di situ. 





Alamat dari kotak Embed itu tinggal dimasukkan di tempat 
tulisan dimasukkan. Video untuk YouTube memang bisa digu- 
nakan untuk membuat blog video. 


Selanjutnya, klik ICustomizel. 
Di halaman berikutnya, carilah kotak 
Add Media. Alamat yang di kotak Embed 


29 (2273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





Di Friendster, alamat yang disalin dari YouTube dimasukkan ke kotak Embed di 
kotak Add Media. Dengan demikian, profil Friendster akan dihiasi dengan video 


di YouTube sudah disalin (copy)? Kalau 
belum, kembali ke YouTube, salin alamat di 
kotak Embed. Lalu, balik ke Friendster, dan 
isikan (paste) alamat dari kotak Embed di 
kotak Add Media. Sekarang, klik ISavel. 
Tunggu sebentar sampai tulisan “You 
have successlully updated your profile. 
View your profile now” muncul. Kalau itu 
sudah muncul, klik IView your profile 
nowJ. Lihatlah, apakah video muncul? 
Harusnya, video muncul di dalam sandbox di 


profil. Pc 





Pemenang pada Pengujian Waktu Bakar, 
Waktu Akses dan Kualitas Label LightScribe W 





ASUS DRW-1612BL Menawarkan Kecepatan 
Pembakaran 16X DVD#RW, 8X DVD#R (DL) dan 
12X DVD-RAM 


Sungguh menarik menemui teknologi terbaru di dunia 
drive optik. Baru-baru ini ASUS meluncurkan 
DRW-1612BL internal DVD rewriter, yang memiliki fitur 
laser disc labeling. Fitur ini memungkinkan Anda 
membuat label pada secara langsung pada disc 
dengan menggunakan drive yang sama dengan yang 
digunakan untuk menulis data. Selain itu, sebagai 
sebuah drive optik, kemampuan pembacaan dan 
penulisan media CD/DVD tetap merupakan yang ter- 
penting. DRW-1612BL memiliki kecepatan 

16X DVD -#/-write dan 8X DVD-/-R/(DL), 
dan juga mendukung kecepatan baca 
dan tulis sebesar 12X untuk media 
DVD-RAM. 


lightScribe 
DIMECT DISC LAMELING 


Label Disc dengan Kreatifitas 

Tiga elemen penting yang harus ada untuk teknologi LightScribe 
yaitu: Drive DRW-1612BL, media disc yang telah siap untuk 
LightScribe (LightScribe compatible disc), dan yang terakhir 
adalah software pembakaran yang telah mendukung LightScribe. 
Ketika penulisan data sudah selesai dilaksanakan, cukup dengan 
membalik disc untuk membakar grafik dan teks ke permukaan 
disc sebagai label disc Anda. 


Untuk mendukung kemampuan LightScribe secara langsung, 
ASUS menyertakan disc Verbatim LidhtScribe-compatible 
(sebuah CD-R dan sebuah DVD-Rj sehingga sebagai penggu- 
nanya, Anda tidak perlu direpotkan mencari media disc yang bisa 
digunakan untuk kemampuan LightScribe. 


Mendukung Beragam Format Media 

ASUS DRW-1612BL yang mendukung kecepatan pembakaran 
yang sama untuk kedua format DVD-R dan DVD-R sebesar 16X, 
sehingga membuatnya mampu untuk membaca dari dan menulis 
pada format media DVD-R/RW dan DVD-R/RW. Dengan dukun- 
gan dual-format, DRW-1612BL mampu menulis DVD yang dapat 
dijalankan dan dibaca oleh hampir semua drive DVD-ROM dan 
DVD player. DRW-1612BL juga memiliki kecepatan 6X untuk 
DVD-RW, 8X untuk DVD-#-RW, 16X untuk DVD-ROM, 48X untuk 
CD-R, 32X untuk CD-RW, 12X untuk DVD-RAM (baca dan tulis), 
serta 48X untuk CD-ROM. 





Dengan menguji DRW-1612BL dibandingkan merk lainnya, jelas 
terlihat bahwa drive optik ASUS adalah pemenang dari uji per- 
bandingan tersebut. 


(1) Waktu penulisan data: Dibandingkan dengan drive lain, 
ASUS memiliki waktu penulisan tercepat pada CD-R, UVD-#/-RW 
dan DVD-RAM 


1 M—— 1. Maan Ranking 


. Ape 
| 0833 


0s46 | 0355 | 0938 | 083 
DDR Ba serie js jan| — 
Dnsaoi Mn aa en an 
DVD-AW 1017 HO 1037 (047 
IDUL O7a6 | 0855 08:39 | 08:13 


Oo PN AAN 


(2) Waktu akses CD-ROM: Pengujian Waktu Akses CD-ROM di- 
lakukan dengan metode pengaksesan secara acak ke seluruh 
bagian CD sehingga menghasilkan waktu rata-rata akses dalam 
satuan milisecond. Drive optik ASUS adalah drive yang tercepat 
dibandingkan merk lain untuk jenis pengujian ini. 


Ton Bau 


COR 
CDAW 





Waktu Akses CD-ROM 


Milliseconds 





(3) Perbandingan waktu bakar LightScribe: ada 3 pilihan mode 
untuk pembakaran pada label LightScribe: Best, Normal, dan 
Draft. Hasil tes menunjukkan ASUS lebih cepat dibandingkan 
merk lain saat pembakaran pada mode Best dan Normal, yaitu 20 
menit 37 detik untuk mode Best dan 15 menit 43 detik untuk mode 
Normal. 


ASUS ba boa | Tor 


PMiEns | 21 | am jam (aa 
OA 
SN 1551-1125 | sos” tan | te 















- & 


(4) Tes kualitas print LightScribe: “Vision Measuring Machine' 
menguji kualitas hasil print laser LightScribe. Drive ASUS mem- 
berikan label terbaik dan paling profesional. 


LightScribe-Vision Measuring Test 





Fitur unik yang hanya dapat ditemukan pada drive 
ASUS 

FlextraLink — Tak Ada Lagi Kegagalan Pembakaran 
Fitur ini mencegah kegagalan saat kondisi buffer under-run 
dengan menandai disc tempat berhentinya proses tulis dan 
melanjutkan proses bakar pada tempat yang sama ketika infor- 
masi berlanjut lagi. 


FlextraSpeed - Beroperasi pada Kecepatan Rekam 
Fitur ini memonitor media perekam dan mengatur kecepatan tulis 
optimal untuk menjamin kualitas rekaman terbaik. Hasilnya adalah 
peningkatan akurasi dan kehandalan ketika bacaitulis/tulis ulang 
pada beragam format media. 


DOSSII - Anti Getar 

Teknologi Double Dynamic Suspension System II meminimalisir 
getaran yang dihasilkan oleh putaran motor dan gesekan antara 
drive dengan casing komputer Anda. Fitur ini menstabilkan pick-up 
head untuk proses pembacaan yang tepat dan dalam waktu yang 
bersamaan mampu mengurangi getaran dan suara bising yang 
dapat terjadi. 


Spesifikasi : 


« 18X DVD-R/BX DVD-RW/1BX ngebupo DVD-#RW/BX DVD#R (DL) 16X 
| CD-ROM 


- Multiple format: DVD-ROM, OVD#R, DVD-#RW, DVD-R, DVD-RWw, DvD- 
Video, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CO-ROM Mode1, CO-ROMIXA 
Mode2, Photo CD, CD-I, CD-Exira, CO-Texet 

- Dimensi: 148.5x42.6x173 mm 

- Termasuk software MERO terbaru dan disc Verbatim LightScribe 





http://id.asus.com 


20 C2D273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





a Antarmuka Windows 
am System Tray 


Color Folder 1.4.2 


Folder Vista 





di Windows 
Lawas 


RUBRIK ini pernah membahas aplikasi 
untuk mengubah gaya perpindahan apli- 
kasi (yang diakses dengan tombol LAItJ - 
(Tabl) di Windows XP. Gayanya berubah 
menjadi gaya perpindahan aplikasi di Win- 
dows Vista. 

Artikel ini, juga soal mengubah tampilan 
Windows 98, ME, 2000, dan XP menjadi 


Iraylcon Pro SRT Ver. 1. 
Sisipkan Segalanya 
di System Tray 








SUDAH wajar kalau suatu program yang 
sedang berjalan dimasukkan ke dalam 
system tray (bagian pojok kanan bawah 
tampilan layar monitor). Traylcon Pro dirilis 
dengan tujuan itu, tetapi dengan suatu 
kelebihan kelebihannya. Aplikasi ini mampu 
menyematkan file, direktori, dan tentu saja 
program yang sedang berjalan ke system 
tray. 

Sebagai contoh, coba Anda bayangkan 
saat ingin memicu salah satu shortcut 
yang ada di Control Panel, pastinya terlebih 
dahulu harus merunutnya dari menu Start, 
memilih submenu (Settingsl, barulah 
Control Panel dijumpai. Nah, dengan Trayi- 
con Pro, Anda bahkan dapat menyimpan 
Control Panel berikut isinya di system tray, 
dengan begitu pengaksesannya akan jauh 
lebih cepat dan mudah. 

Ketika dijalankan, Traylcon Pro me- 
nampilkan ikon di system tray. Klik kanan 
ikon tersebut, lalu pilih opsi INew...J untuk 


tampilan Windows Vista, akan membahas 
tentang aplikasi yang dapat mengubah wajah 
folder Windows XP menjadi seperti folder 
pada Windows Vista. 

Aplikasi untuk melakukan “operasi wajah” 
tersebut adalah iColor Folder. Bukan cuma 
mengubah tampilan menjadi Windows Vista, 
dengan aplikasi ini wajah folder dapat diubah 


mendaftarkan sesuatu yang akan disisipkan 
di system tray. 

Boks wisaya akan muncul dengan 4 buah 
tab di dalamnya yang mewaklli jenis item. Misal- 
kan Anda ingin menyematkan Control Panel, klik 
tab (System Foldersl, pilih (Control Paneli 
di daftar, dan klik tombol (Next 51. Lakukan 
manajemen item terpilih di tampilan konfi- 
gurasi yang berikutnya muncul, yaitu deskripsi 
(Description), kombinasi tombol keyboard (Hot 
Key), dan ikonnya dengan (Change Icon...1. 

Di bingkai Folder Properties, pilihlah 
(Expand contents in menuJj di menu tarik 
Action agar kelak Control Panel disajikan 
berupa menu. Akhiri proses pendaftaran 
dengan tombol (OKI dan hasilnya dapat 
segera dilihat dengan munculnya ikon Con- 
trol Panel di system tray. 

Selain penyematan ikon aplikasi bawaan 
sistem seperti yang baru saja dilakukan, sem- 
barang aplikasi juga bisa disematkan di situ. 
Jalankan Windows Explorer dan jelajahlah ke 


ke tampilan folder milik MacOS X, 
sistem operasi untuk Macintosh. 

Jangan khawatir perlu keluar duit 
untuk bisa menggunakan iColor Folder. 
Aplikasi ini bersifat gratis (istilahnya free- 
ware), jadi Anda tidak perlu mengeluar- 
kan uang sepeser pun untuk membelinya. 

Di aplikasi ini terdapat 4 wajah folder 
yang dapat dipilih untuk Windows XP: 
Agua, MacOS X, Vista, dan Windows 
XP. Pilih wajah mana yang paling disukai 
dan beri tanda centang (Use generic 
folder icon defined in the skin). 

Kalau sudah, klik PApplyl - (OKI. 
Dalam sekejap, tampilan fo/der di Win- 
dows akan berubah menjadi folder yang 
Anda pilih tadi. Selamat mancoba. 


Thomas 
fortminor64@ygmail.com 


Informasi 


Situs 
Ukuran File 
Lisensi 
Kategori 
Harga - 
Kebutuhan sistem 


(New Icon 


ce Hot Key: 





Folder Properties 


Ha 


Actor. 


lokasi file eksekusi aplikasi 
berada. Klik kanan file-nya, 
lalu pilih opsi (Add to Traylcon Pro...1 di 
menu konteks. Akhiri dengan tombol (OKI 
dan ikon aplikasi pun siap diakses. Cara 
tersebut juga berlaku untuk sembarang file 
lainnya, seperti gambar, audio, dan video. 

Sesaat setelah sebuah ikon ditambahkan 
ke system tray, ikon Traylcon Pro sendiri 
akan menghilang. Jadi, untuk menambah- 
kan sembarang ikon lainnya dimulai dengan 
mengklik kanan ikon terbaru di system tray, 
lalu pilihlah opsi INew...J atau (General 
Properties...J. 


Gunakanlah opsi Informasi 
IProperties...J Situs 

untuk modifikasi Ukuran File 

item terpilih, se- Lisensi 

dangkan untuk Kategori 
menghapusnya Harga 
menggunakan Kebutuhan sistem 


opsi I(Removel. 





-g Folder Path: — | 


@' icolorFolder Skin Selector 
Select a skin : 


Agua 

Mac OS x | 
Vista Inspirat 
WindowsxP 


Generic Folder icon Call sessions) 
Use generic Folder icon defined in the skin 


Use custom icon For generic Folder : 


5 rose 





http://lamorine.free.fr/MacOSX/ICF.exe 
1.48 MB 

Freeware 

Utiliti 


Windows 9x/ ME/2000/XP 





T 5. 
Choose an Icon Lategory (— 
Select the Iype of icon you wish to create from one of the tabs below Ae 
- 
& Descnption | Control Panel 





|Ctl 4 Alt X 


Change Icon... 








IE xpand contents in menu | 
Show executable files only 





Sebagai bonus, Traylcon Pro juga 
mengusung fitur penyembunyian ikon yang 
ada di desktop. Klik kananlah sembarang 
ikon baru di system tray dan klik (Hide 
Desktop iconsl. Sedangkan opsi (Exitl 
digunakan untuk menyudahi jalannya 
sistem sekaligus melenyapkan tiap ikon 
yang pernah ditambahkan ke system tray. 
Selamat mencoba. 


Adhitya Christiawan Nurprasetyo 
keftones14@yahoo.com 


www.metaproducts.com 
902 KB 


Shareware (30 hari) 
Utiliti 
UB 22 
Windows 9X/ME/NT/2000/XP/2003 





Pemindai Spyware 


27 273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 20017 

















|A Sorbet - Seard & Oestror ajalxi 
ahad y ? Immunizo : Pe KA ya SY ed S 
aa j Pemayomt boke teen bd ba wan ya lan 2 
Baba Ha goa 1 
TA 
— Becorey — Yola papa doa y00 0 lan pria mesen aganst topware Uang he permanent memuat ecommerce ar media te download blboh aa second 
1 Ke Hita Ms eat 
boh, Stafa Oreo tor pectectiar has trmihad 
Da #ngnensnsnnnsnnnnnnnnnnessnasananananananananaasananananunananaGunananOnanannnAnUnana 
| “4 Al ne bat product: ae mbeardy bio ed 
Permana ranrang bad docergnad biso ekor Internet Eepioner 
“4 Browser Halter to bkoci bund dowerdeddn t1 retaked 
Fe Eratilo penenang bikockarg cd bad adera an Iritmerat Fagalorer 
(ometay dalog reden Blociung “| 
| Herba sena Versi Situs Ta x) 
B Ca tor K7 pkargra biockad. 0 untibckad 
| Ji) AM koran bai products are aoady blodhed 
tidak hati-hati, program-program berbahaya tersebut bisa masuk ke PC. Kalau 4 
D Setror 
sudah begitu, kinerja komputer jadi memburuk, sering muncul pop-up yang sangat meng- ara 
ganggu, malah bisa bikin komputer hang. Untuk mengatasinya, Anda perlu menggu- As booeL aa 


nakan penangkal adware atau penangkal 
spyware. 

Salah satu antispyware yang populer 
adalah Spybot Search & Destroy. Perangkat 
lunak ini berlisensi gratis (freeware) dan 
versi terbarunya yang sudah resmi dirilis 
adalah versi 1.4. Versi 1.5 yang masih dalam 
tahap percobaan sudah tersedia. Di situ ada 
dukungan untuk Windows Vista. 

Untuk dapat menggunakan Spybot 
Search & Destroy 1.5 Beta, terlebih dahulu 
Anda perlu mengunduh dan menginstal 
Spybot Search & Destroy versi 1.4-nya 
(berukuran 4,6MB). Versi 1.5 Beta memiliki 
tiga fitur unggulan yakni Scanning Engine, 
Tealimer, dan Vista Security Center. 

Scanning Engine merupakan inti dari 
Spybot. Saat instalasi, Scanning Engine ini 
tidak bisa dimatikan karena tidak hanya digu- 
nakan kalau kita menginstal Tealimer, tetapi 
juga saat menginstal paket Spybot Search & 
Destroy. 

Selain memperbaiki tampilan grafis, 
beberapa perubahan penting juga telah 
dilakukan oleh programmer-nya. Contohnya 
adalah pada jumlah dialog yang harus dipilih 
oleh pengguna saat akan melakukan pem- 
bersihan. Saat ini, TeaTimer memungkinkan 
perubahan dilakukan saat instalasi perangkat 
lunak sekuriti lainnya serta peningkatan pada 
pemindaian terhadap file yang berhubungan 
dengan perubahan registry. 

Windows Security Center yang sudah 
dibundel dengan Windows Vista memang 
memiliki perangkat untuk melakukan me- 
mindai malware. Perangkat itu bernama 
Windows Defender. Namun demikian, 
Spybot Search & Destroy dapat dengan 
mudah berintegrasi ke Vista Security Center 
tersebut. Dengan demikian, ia dapat juga 
memonitor apakah Spybot Search & Destroy 
yang terinstalasi sudah up to date atau 
belum, dan apakah tool proteksi permanen 
miliknya (TeaTimer) sedang bekerja atau 
tidak. 


Cecep Regawa 
cecep.regawa @ gmail.com 


Situs 4 www.safer-networking.org 
Sela dit 1 MB 

Lisensi 4 Freeware 

Kategori 4 Utiliti 


Harga 1 - 

Kebutuhan 

sistem 4 Windows 9X/ME/NT/ 
2000/XP/20083/ Vista 








aa 


PP 


” Ma at aa 


. Fa 
"ani Dg 


ASIK! BELI TINTA ASLI HP 
DAPET DOMPET ATAU TEMPAI CD OKE. 


Pilih tinta palsu atau isi ulang? Enggak banget deh! Printer jadi cepat rusak, tintanya boros dan hasil cetaknya bikin bete! 
Makanya, pakai tinta asli HP yang super hemat dan hasilnya terjamin oke, plus ada hadiah langsung lagi”. Buruan! Dapetin 
dompet gaul setiap kamu beli HP 56 / 27 Inkjet Print Cartridges. Atau lagi perlu tempat CD yang gaya? Beli aja HP 78 / 
28 Inkjet Print Cartridges. Ingat ya cuma dari 1 November 2006 - 31 Januari 2007 atau selama persediaan masih ada. 


Memang, cuma yang asli yang bisa begini. Segera kunjungin HP Original Cartridge Store terdekat! 
Print with Confidence. Original HP Printing Supplies. 
7 


- 
yaa 


HPORIGINAL 





Untuk informasi keandalan tinta asli HP, kunjungi www.hp.com/apac/suppliesreliability 


www.hp.com/id/originalrewards 


Call 08001111 222 (bebas pulsa) 
08.00-17.00 WIB 


Click www.hp.co.id 


Email id.contact@hp.com 


HP Original Cartridge Stores: » Jakarta (021): DAS Computer 6129736/6122727, Erakomp Infonusa 6322108: Inti Data Computer - Indac 6120964: Indo Bhakti Utama 6126183/30004905: Victory Computer (ITC M2) 6241360: Popular Stationery 6014852/6014853: 
CMP Computer 63850786: Integra-ITC 62300223/62300529, Super Computer Accessories 6283631-32: Asni Computer 62301107, Sarana Maju 6017464: Multi Casa 6393433: Mentari Jaya 6349703: Cakrawala Computer 62301028/62301921: Indo Mandiri Computer 
6127730/6127740: Toko Buku Kebayoran 7222388/7398888, Convid Karunia Semesta PT 6127962/6127792, Martha Stationery 30013178, Batu Tulis Computer - Kelapa Gading 4534443: Sweet Corner 7228177/7228178: MSM Komputer 6283728/6281833/6281835, 
Momentum Stationery 6252007/6286247: Panca Mas 6281665/6281671/6281675: Microlink (Puja Duta Informatika) 75910364/75910365: Dyna Abadi Stationary 62300320: Cititech 7202073, Merdeka (Tangerang) 5522240: Jaya Mandiri (Jakarta/WTC) 30011766: 
Plaza Computer 6340921, Millenium Synergie Abadi 66670777, United Media 6283081, Megadata Celindo 6283782, 6283783: MPM - Mitra Perdana Mandiri 6284015-18, Imperial Data Com 62304000 » Bandung (022): Mega Computer 7276832, Media Data 
4233393: Vector Computer 4219162 @ Semarang (024): Tritunggal Computer 8418025: Multinet Compindo 3551850 @ Yogyakarta (0274): Computa Computer Center 565956/513338: Wirabuana Computer 586613 @ Solo (0271): Harrisma Bengawan Jaya 
721852 # Surabaya (031): Surya Cakra 5452031/5480123: Digitama Sukses Sentosa 5478235, Kreasindo Citra Nusantara 5354387/5465577: HP Centre 7343510: Glodok Jaya Makmur 5477786 / 5353683: Dexacom 5315959, Gading Murni 5316341/5353201: 
Harrisma Wisesajaya, PT 5675360 @ Medan (061): istidata Sumatera 4522918 » Palembang (0711): Bobby Computer 322157 # Makassar (0411): Cahaya Surya Komputer 444555 # Manado (0431): Intertech 863560, Esa Genangku 826831 » Pontianak 
(0561): Usaha Jaya 733000 


“Promo berlaku 1 November 2006 - 31 Januari 2007 atau selama persediaan masih ada: tidak berlaku untuk pembelian dalam proyek. 


O 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The Information contained herein is subject to change without notice. 


28 (CD273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





» Pemrograman di Linux 


oleh | Yahya Kurniawan | yahya@tabloidpcplus.com 


Bikin Editor Ieks 
dengan Gambas 


Aplikasi editor teks merupakan aplikasi yang cukup vital di ling- 


kungan sistem operasi Linux, mengingat banyak sekali (bah- 


kan bisa jadi semuanya) file konfigurasi yang tersimpan dalam 


Tormat teks mumi. Tidak heran jika di sistem operasi Linux 


bertebaran aplikasi editor teks, seperti Gedit bawaan dekstop 


environment Gnome, KEdit dan KWrite bawaan KDE, serta vi 


alaupun sudah cukup banyak 
tersedia aplikasi editor teks di 
Linux, tidak ada salahnya bukan 


apabila kita belajar untuk membuatnya? Apa- 
lagi sebagai materi pembahasan Gambas, 
pembuatan aplikasi editor teks merupakan 
materi yang bagus karena mencakup kom- 
binasi berbagai hal. Nah, tanpa berpanjang 
lebar lagi, kita mulai saja pembahasannya. 


MEMULAI PROJECT 

Buatlah sebuah proyek baru bersifat gra- 
tis dan berilah nama proyek tersebut dengan 
“textpad”. Tambahkan sebuah form baru ke 
dalam projek tersebut. Ubahlah nilai properti 
(Name) menjadi frmText dan properti Border 
menjadi (Resizablel. 


KONTROL TEXTAREA 

Ke dalam form yang dibuat tersebut, 
tambahkan sebuah kontrol TextArea hingga 
memenuhi area form. Bandingkan dengan 
Gambar 1. Berilah nilai txtWrite pada pro- 
perti (Name) dan kosongkan nilai properti 
Text. 


t:| NewForm.form Imodified) 


TestAreal 


Gambar 1. 


Baik, sementara ini jalankan terlebih 
dahulu aplikasi tersebut dengan mengklik 
tombol bergambar segitiga hijau pada jendela 
Project. Klik tombol (Maximizel form terse- 
but. Apa yang terjadi? 





yang berbasis konsol. 


9 frmText - Menu editor 


“GNew 
KOpen 
&Save 
E&xit 
GEdit 
Cut (Ctri#X) 
“Copy (Ctri#C) 
Paste (Ctri#Vv) 


Insert Delete 1 84 & & 


X Visible 


"Hiu :,£dite 
Group 


Checked 
Caption &File 


Tag 


Shortcut CTRL SHIFT ALT (None) 


Picture 


Gambar 2. 


Ternyata ukuran kontrol TextArea tidak 
berubah, tetap seperti pada saat kontrol tersebut 
dibuat. Tentunya Anda juga mengerti bahwa 
seharusnya ukuran kontrol TextArea tersebut 
juga akan ikut bertambah besar, bukan? 

Nah, agar mendapatkan perilaku seperti 
itu, sebuah kode program harus ditambah- 
kan ke dalam form. Kode program tersebut 
disajikan pada Listing 1. 

Kode program tersebut merupakan event 
handler untuk event resize yang dimiliki 
oleh form. Jika ukuran form diubah, maka 
ukuran kontrol txtWrite akan ikut berubah 
dengan ukuran yang sama dengan ukuran 
form. Tentu saja hal tersebut berlaku pada 
saat runtime (pada saat aplikasi TextPad 
dijalankan). Pada mode desain, ukuran Tex- 
tArea tidak berubah jika ukuran form diubah. 


MEMBUAT MENU 
Layaknya aplikasi bersifat grafis, tambahkan 
menu ke dalam form tersebut. Untuk menam- 
bahkan menu, gunakan Menu Editor. Menu 
Editor dapat diaktifkan dengan mengklik-kanan 
form tersebut dan pada menu yang muncul pilih 
Menu Editor. Menu Editor dapat juga diaktifkan 
dengan tombol pintas (Ctrll-IEJ. Gambar 2 
menunjukkan tampilan jendela Menu Editor. 
Untuk menambahkan sebuah menu 
title, klik tombol IlnsertJ. Pada kotak teks 





Name, masukkan nama kontrol untuk menu 
title tersebut dan pada kotak teks Caption 
masukkan teks menu title tersebut. Agar 
mudah, disarankan nilai Name sama dengan 
Caption ditambah dengan awal mnu. Misal- 
nya nilai Caption adalah &File (ingat, tanda 
& hanya untuk menampilkan underline di 
bawah huruf F), maka sebaiknya nilai Name 
adalah mnurFile. 

Setelah sebuah menu title ditambahkan, 
klik tombol INextJ dan kemudian klik tombol 
insert). Klik tombol panah ke kanan agar 
entri kedua ini menjadi item menu bagi menu 
title yang dibuat sebelumnya. Sebuah entri 
item menu akan ditandai dengan tiga buah 
titik. Seperti halnya menu title di atas, ma- 
sukkan nilai Name dan Caption untuk item 
menu tersebut. 

Tentunya Anda dengan mudah akan 
memahami bahwa jika tombol panah kanan 
diklik sekali lagi, maka entri tersebut akan 
menjadi item submenu. Entri item submenu 
ditandai dengan enam buah titik. Untuk 
mengembalikan suatu entri menjadi item 
menu atau menu title, klik tombol panah ke 
kiri. 

Tombol panah ke atas dan ke bawah di- 
gunakan untuk mengatur urutan item menu. 

Jika Anda menginginkan adanya tombol 
pintas pada suatu item menu, aktifkan salah 
satu pilihan ICTRLI, LALTI, atau ISHIFTJ 
dan kemudian pilih tombol huruf atau be- 
berapa tombol lain melalui drop-down yang 
tersedia di sebelah kanan opsi-opsi ICTRLI, 
ISHIFTJ, dan LALTI tersebut. 

Mudah-mudahan penjelasan singkat 
di atas sudah cukup memberi penjelasan 
tentang pembuatan menu dengan Menu 
Editor. Nah, sekarang buatlah sebuah menu 
dengan susunan seperti disajikan pada 
Tabel 1. 


Tabel 1. Susunan Menu 





















































Item Properti NET 
File Name File 
Caption &File 
..New Name New 
Caption &New 
...Open Name Open 
Caption &Open 
..Save Name Save 
Caption &Save 
EN Name Exit 
Caption E&xit 
Shortcut Ctrl-O 
Edit Name Edit 
Caption SEdit 
ul Name Pu 
Caption Cut 
Shortcut Ctr--x 
aa Orojo)' Name Copy 
Caption Copy 
Shortcut Ctrl-C 
..Paste Name Paste 
Caption Paste 
Shortcut Ctr--V 














Hasil pembuatan menu tersebut diperli- 
hatkan pada Gambar 3 dan Gambar 4. 


| frmText,form (modified) 
File Edit 


2. una 


an aa aa aon Jaa an ek nasa na Ja na an gn Aa aa na ena Jaa audi 
2 mon mina ajaa uu uu u.aja 
1. TN 


PE BI, TI TA BU TE TGT TNI. SANG BEST. PENTTENT, TAN TT. BIKE. TKJ TNI TANI SAN ASI. PUNK, TANK: DOG TN KI TI 


ana mat ata ae na lan ata ak naa ama naa na aa na aan ena Ea maa 


dan ana Kon og oa Ona Pa DG rar mama ON gr aa ia nba Te Sr Ka on an me KAN Pa Pb kota AG ian Uya 


1 mon ma 0 aja (ne win alunan 





10 ninja 0 mna uenn aa umat 





Gambar 3. 


B5 frmText.form (modified) 
File Edit 


Ne NN ON 
amin jaan 

mata “AG “Meta bean nata ara ta gn Tatan ep a Ti te ta ta pa Ong ja ea Ja 

PN TT BT HENNA Ga RN an Oa DA RAY Rp pa ap PA MW TA Ray ON DA PA TA MPa NG LN Ry 

an na Ia btn beta Ana Man aan ae Ten ana Rao 
Pa nan ana 

1. (ae AR 1. 

Na Ae aa aa Ta Ka Ka Ka PN Ka Ta TAS PP ai Pa 

kn aan Im anda oi Ga ana oa an Sm aa oa Tan Mak Tanam Tm ai am ya Ga Ga an an Un ana Lio na Cm ia 

Aa Na ap PP TA re Gada 


Mn ea nk Sa 


2 Kon ancaman una unta ja 


1. aa. 


Gambar 4. 


EVENT HANDLER MENU 

Sekarang bagaimana caranya memberi- 
kan event handler click untuk setiap item 
menu? 

Ternyata caranya cukup mudah. Pada 
mode desain, klik saja item menu yang ingin 
diberi kode pemrograman. Dengan melaku- 
kan hal tersebut, akan muncul jendela kode 
editor dan Anda siap menuliskan kode pro- 
gram untuk item menu yang bersangkutan. 

Kita mulai dari yang paling mudah terlebih 
dahulu. Klik item menu (Filej - (ExitJ dan 
tambahkan kode program seperti tertulis 
pada Listing 2. 

Nah, sementara sampai di sini dahulu. 
Pada edisi depan akan kita lanjutkan dengan 
kode-kode program yang harus ditambahkan 
pada item-item menu yang lain. 


Listing 1. 
Event handler untuk resizing form 


PUBLIC SUB Form. Resizel) 
txtWrite.Resize (ME. W.,ME.H) 
END 


Listing 2. 
Event handler click untuk item Exit 


PUBLIC SUB Exit Click() 
OUIT 


END BD 


» Ulah Gambar Vektor dengan Loreldraw 


oleh | Vincent Bayu Tapa Brata | vincent@tabloidpcplus.com 


Salah satu fungsi yang menonjol dari aplikasi pen- 


golah gambar vektor adalah untuk membuat logo. 


Logo yang dihasilkan akan tampil lebih tajam jika 


dibandingkan dengan hasil olahan dari aplikasi pen- 





. Bukalah CorelDraw. Saat per- 
tama kali masuk ke layar kerja, 
kita akan dihadapkan pada 

kotak dialog. Klik ikon INewl. 


. Kita atur dulu tatanan kanvas 
kerja dengan klik menu (Lay- 
outl » (Page Setupl. Pada 
kotak dialog Page Layout, 
tentukan antara lain orientasi 
halaman dan ukurannya. Klik 
(OKI. 


. Klik LArtistic Text Tooll pada 
toolbox. Untuk membuat 

teks pendek, klik sekali pada 
kanvas. Untuk membuat teks 
dalam bentuk paragraf, klik 
tahan, lalu seret untuk mem- 
bentuk cakupan teks. Kali ini, 
klik sekali saja pada kanvas. 
Ketikkan teks logo kita. 

. Kita akan menonjolkan salah 
satu huruf dengan membe- 
rinya ukuran lebih besar dan 
menggabungkannya dengan 
unsur ikon dari logo. Untuk itu, 
berilah spasi kosong pada huruf 
tersebut terhadap huruf lainnya. 


. Aktifkan objek teks dengan 
klik menggunakan pick tool. 
Pisahkan setiap huruf dengan 
klik menu (Arrangel » (Break 
Apart artistic text. Cek de- 
ngan pick tool apakah setiap 
huruf sudah terpisah, karena 
jika teks kita lebih dari satu 
kata biasanya baru terpisah per 
kata. Lakukan proses break 
apart lagi sampai setiap kata 
tersebut terpisah per huruf. 


K bdp OpProaar 


golah gambar bitmap, raster. 


CorelDRAW «-: 


Rkecentis Used Open 
Un » o 
New From Template CoreITUTOR What's New? 


Start a new graphic with the current default bemplate. 


Show this Welcome Screen at starbup 





Options 


1l,0 A- 

- 

- Cr 

Hisight: ES 2 

(esis ourrerit page only 
0 25 inches 


| 5et From printer | Save Custom Page | 


LINTA NG-KEMUKUS: 


PSPX 


Artistik Text Tool 


Pick Tool 







D Be Eat Yew Layout Elfects Btmaps Text Tools Window Hal 

X1 14,313” Pelig.191” | Trandformations rp 

yi) 6a6" 1 0,99” | 8 Gear Traraformabone 

DkBaKahaua Akan and Dietribute , 
—— - —— | 






P4 






Break Artistic Tereti Hasttenechweder (Medium) (ENU) Apart Ctrl 


A kok Obtect 


Shagng » 
(O Gorert To Curves Cia 


LINTA NG-KEMUKUS: 


A 


SEN YURONPRNRI 








29 (273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Awal Proses 


Jago Bikin Logo 


beberapa prinsip kerja dasar seperti trim, weld, intersection, break apart, combine, 


| atihan kita kali ini akan mengajak Anda membuat logo sederhana dan menerapkan 


edit curve, dan line to curve. 


6. Klik Objek huruf A, lalu perbe- 
sar ukurannya. 

7. Bentuklah bintang meng- 
gunakan star tool. Kita dapat 
menentukan jumlah ujung bin- 
tang atau poligon. Tekan tahan 
(Ctrl) sambil geser mouse 
untuk membentuk bintang atau 
poligon yang sama sisi. 

8. Putar objek bintang dengan 
klik sekali lagi sehingga handle 
point di pojok objek berubah 
bentuk dari kotak hitam menjadi 
panah. Putar sehingga salah 
satu sisinya sejajar dengan salah 
satu huruf yang ditonjolkan. 

9. Tempatkan objek bintang ke 
urutan lapisan belakang dengan 
klik pada objek itu untuk meng- 
aktifkannya, lalu klik menu (Ar- 
rangel »— (To Back of Layerlj. 


10.Kita akan memanipulasi bentuk 
huruf yang akan ditonjolkan 
(dalam latihan ini huruf A). Klik 
kanan pada objek huruf itu, 
lalu pilih (Convert to Curvesl. 


Shape Tool 


—b 
—i 


Klik IShape Tooll, lalu klik 
dan geser titik-titik node objek 
huruf . Bentuklah membentuk 
celah antara terhadap objek 
bintang. 


12. Klik (Pick Tooll, lalu klik 
kanan pada objek bintang dan 
pilih (Convert to Curvesl. 

13.Klik IShape Tooll, lalu klik 
dan geser salah satu titik node 
objek bintang sehingga salah 
satunya memanjang, menyeru- 
pai ekor komet. 


Handle point 
berbentuk 
panah 


Star Tool 


"SPN ASOROPEROKNG 
#0 » , «0 Pn 





1 “ “» # 









oo VPN PPRO PERDA, 
1 4 “ / Pi 


Titik node objek Klik dan tarik 


node objek 


PIPNADOROPPRNDRA 


(un Ane Kemukus 





14. Kita bentuk objek untuk men- 


dinamiskan objek bintang. Klik 
dan aktifkan objek bintang, 

lalu salin dengan klik menu 
(Edit » (Copyl, dilanjutkan 
dengan klik menu (Editl » 
(Pastel. Klik menu (Arrangel 
» (To Back of Layerl. Beri 
warna oranye dengan klik pada 
bar (Color Palletej atau klik 
ganda pada ikon (Fill Colorl. 


15.Klik (Shape Tooll, lalu klik 


dan geser salah satu titik node 
salinan objek bintang ke luar. 


16. Klik IPick Tooll. Klik objek 


bintang di susunan atas (asli), 
tekan tahan tombol (Shiftl 
sambil klik salinan objek bin- 
tang. Klik menu (Arrangel -— 
(IShapingl » (Triml. Hasil- 
nya, objek yang di atas akan 
memotong objek yang berada 
di bawahnya dan menyisakan 
bagian yang tidak berpotongan. 


17.Klik objek hasil proses trim 


dan geser sehingga mem- 
bentuk celah antara terhadap 
objek bintang. 


18.Salin objek hasil proses trim 


dengan mengaktifkannya, lalu 
klik menu IEditl » (Copyl dan 
(Edit » (Pastel. Beri warna 
kuning, lalu geser sehingga 
membentuk celah terhadap 
objek asli. Modifikasi ben- 
tuknya dengan menggeser 
titik-titik node-nya menggu- 
nakan shape tool. 


19. Gabungkan kembali objek-ob- 


jek huruf menjadi satu dengan 
klik pada salah satu huruf, 
tekan tahan tombol I(Shiftl 
sambil klik huruf-huruf yang 
lain. Lanjutkan dengan klik 
menu (Arrangel » (Com- 
binel. 


20. Isikan gradasi warna ke objek 


teks dengan klik dan mengak- 
tifkannya, lalu klik (Fountain 
Fill Tooll. 


Fountain Fill Tool 


30 B273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Tarik titik 
node objek 


Bar color pallete 










s 21. Pada kotak dialog Fountain 

aj Fill, pilih warna pada kotak 

| pilihan (FromJ dan kotak (Tol. 
2 Pilih jenis gradasi Type — 

24 Linear. Klik IOKI. 





WAne Kemukii 


Fill color 





: ' 22. Bentuklah lingkaran dengan 

: isian warna hitam. Kita akan 

2), membuat objek roda, Gu- 

5 are nakan ellips tool. Tekan tahan 
P Haa tombol (CtrlJ, klik pada kanvas 


dan geser sehingga terbentuk 
lingkaran sempurna. Isi dengan 
warna hitam. 

23. Klik dan aktifkan objek 
lingkaran roda dengan pick 
tool. Salin dengan klik menu 
(Editl »- (Copyl, lalu (Editl » 
(Pastel. 


INTANG KEMUI 






au ea aa aa asu aa Sa 


24. Klik dan aktifkan objek 
lingkaran asli, lalu isi dengan 
warna putih. Perkecil ukuran- 
nya dengan menggeser handle 
point di pojok objek ke pusat 
lingkaran (ke dalam). Tem- 


Ng KEMUK 


patkan lingkaran ini di tengah 
lingkaran besar. 


25. Lakukan operasi trim dengan 
klik (aktifkan) objek lingkaran 
atas, tekan tahan tombol 
(Shiftl, lalu klik objek lingkaran 
bawah. Klik menu |Arrangel 
» (Shapingl »— (Triml. Klik 
pada sisa proses trim (bagian 
tengah lingkaran), lalu buang 
dengan menekan tombol (IDe- 
letel. 


PPPA KOpIpFROa7Fe 53 
“ Pr 3 mn M4" 5 


Rectangle Tool 


26. Kita akan membentuk gerigi 
roda. Bentuklah objek kotak 
kecil, lalu letakkan pada bagian 
pinggir lingkaran roda. Putar 
jika perlu untuk menyesuaikan 


PPA Aa WORD DPRORPS 
an PN 





1 dengan sisi lingkaran. 


Fountain fill 


Center offset 
Es 


Color blend 


Options 
Angle: 


oo & 
as —B 


Edce pad: 0 Aj Us 


(@) Two color (0) Custom F 
From: (A 

To: 

Mid-point: 3 , (so | 


Presets:| 
Le |.coneet | 1 | rep) 





Ellipse tool 





Feed PETA 


POM ABOkOPPROAAK 
P1 T ak 


DOS KO b-0- DI A- an & 
N | 1 ri 


OOfStOEP 
5 7 


OLPAA Br 
4 


DI ba UR Feb aro | sean | Dera Gempa feat Tol Wietow Hislb | aa | 
1 2 Oa? 2 Eng" Te pnaforemanra & ni ai Kh an! Kh Bni ro.» 
la UM St 2 Clear Treredorgatanna « : 
IL) js Gb Oa & ti Bar are bobok 3 
ts fa 1 1 
Pen en Peta Pen en ee ra 
Hau 


Opa POpOpEROAPS 
1 1 Ll 4 








D pe oa Me berat PEN erna Bimapa Isak Tgos Sdm teks 
IA age daorD 

















2'/ Lakukan proses trim sehingga 
kotak kecil memotong objek 
lingkaran roda. 








Menin ASI” 


28. Geser objek kotak kecil ke 
posisi lain pada sisi objek 
lingkaran roda. Lakukan lagi 


proses trim. Lakukan proses 
trim selanjutnya sampai gerigi 
roda terbentuk. 


CSPNA OPO PPROAPE| 
4 Menag TE DANA, KURS | 








29. Kita sempurnakan bentuk 
gerigi dengan shape tool. Jika 
ingin mengubah garis lurus 
menjadi garis lengkung, klik 
kanan pada titik node dan pilih 
(To Curvel. Demikian pula se- 
baliknya, jika ingin mengubah 
garis lengkung menjadi garis 


proper oa? 
, 


COPAA 
« 


lurus, klik kanan pada titik 
node dan pilih (To Linel. 


ES ELITEGROUP 


ECS 945G-M3 








31 (B273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


30.Kita dapat memindahkan titik 
node, memutar panah kendali 
untuk mengubah kelengkun- 
gan garis. Sempurnakan ben- 
tuk gerigi roda. Untuk mem- 


Drdperoser) 
, , » 


SPA» 
: : , 


perbesar tampilan, ubah nilai 
(Zoom Levell pada toolbar. 





Panah Kendali 


31. Tidak semua bagian objek roda kita tampilkan. Bentuklah sembarang objek dan lakukan 


proses trim untuk memotong dan menghilangkan bagian tersebut. 





LINI UKUS 


32. Simpan pekerjaan kita dengan klik menu (File »- (Save Asl. Beri nama pada file dan klik 
ISavel. 
Selamat berkarya 


Best Motherboard of the year 


an ee aa uh 
an In 


hi 







"Oman 


O45G-M3 dani 
Best Buy 245 G-MI 945G-MI M5G-M3 BGM 
Hat Product Editor Choice Price Award Ecitors Chorog 
Hardware Magazina BA Ap PCDIY! magasita 
Motherboarda.org Brain Hard'n'Sodt Magarines il 


Supports 


naga Intel 


GRAPHIC3 


3456 


La Ba ai | 





Intel” 945G # ICH7DH 


m Supports Intel Core"2 Duo processors 

mw Supports Dual DDR2 667 memory up to 2 GB 
m Integrated Intel GMA 950 

m Supports Intel EM64T 

mM Features PCI Express 416 slot 

m Built-in Gigabit LAN 

m Integrated 8-channel High Definition Audio 





m Supports SATAII with RAID 0, 1, 041, 5 function | 





PCI EKPRESS 416 


Gigabit LAN 





MasterNet Computer 7231327, Int 
0800, Panca Anugrah Lestari 452453 


Technology Distribution 


Super Mall Karawaci BANDUNG Naah 
EKANBARU | DA 


627034 MEDAN (061) : Inti Sanho 73 
444555, MSC 831168 BALI 


ECS Indonesia 
256067 PALANGKARAYA (036). SCK 3310696 SEMARANG (024) : Istidata 3560077, MSC 3581142 


S45G-M3 (MViiv edition) 





: Sigma Komputer 857640 PALEMBANG (0711): Multikom 316008 JAMBI (0741) : Eleven 51543 MAKASSAR Nae 
0361) : MSC Computer 237118, AC Computer 257866 SAMARINDA (0541) : SCK 272350, Mitra Sarana Abadi 202649 BALIKPAPAN (0542) : Surya Utama Nusantara 871137 BANJARMASIN (0511) : S 


N 
Baso n 
Editars Cholce Iki 


Brainbox 


Supporis 


945SP 


Koi Ce PET 


GasPp-A (3.0) 
Intel@ 945P & ICH7 


 LGA775 socket for Intel& Core "2 Extreme / Core "2 Duo / 
Pentium 4 / Pentium D / Celeron D Processors 

: FSB 1066/800/533 MHz 

: 4 DIMM for Dual DDR2 667 memory up to 4GB 

: Features 2 PCI Express x16 slots 

“ 4 x Serial ATAII 3.0Gb/s devices 

"8 x USB 2.0 ports 





945PL 


KrPPt33 DaP3iT 


S345SPL-A 
Intel@ 945PL & ICH7 


" LGA775 socket for Intel Pentium 4/ Celeron D/ Pentium D processor 
: FSB 800/533 MHz 
» Support Hyper-Threading Technology 
" 2 DIMM for Dual DOR2 533 memory up to 2 GB 
| “2x PGI Express x16 slot 
| “ 4 x Serial ATAII 3.0Gb/s devices 
" B x USB 2.0 ports 


Dealer : JAKARTA (021) : Glodok Plaza / Plaza Pinangsia / Harco Glodok san | Orion Plaza / Orion Dusit Mangga Dua Mall / Harco Mangga Dua / Gajah Mada Plaza / Ratu Plaza / Glodok Kecil Mega Mall Pluit / Lokasari / Mall Ambasador / 


2031650 SURABAYA (031) : MSC Camp 5036666, AC Computer 502877 YOGYAKARTA (0274) : Eragon Computer 518906, PSM 


Cahaya “ya 


www.ecs.com.tw 





32 (29273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





— 
E-mail spam merupakan 


e-mail yang dikirimkan ke 
sejumlah besar pemilik ac- 
count e-mail yang umumnya 
tidak merasa meminta infor- 
masi yang dimuat di dalam 
e-mail tersebut dikirimkan 
ke mereka. Berikut ini kita 
akan mengulas beberapa hal 
mengenai e-mail spam dan 
sedikit tips bagaimana cara 
untuk meredam serangan 
e-mail spam tersebut ke 


inbox account e-mail kita. 


ari data statistik yang pernah di- 

himpun oleh MessageLab, sebuah 

perusahaan e-mail filtering asal 
Inggris, sekitar 62,7 persen dari e-mail yang 
dikirimkan di seluruh dunia pada Desember 
2005 merupakan spam. Saat ini, persentase 
e-mail spam juga masih di atas 60 persen 
dari seluruh e-mail yang dikirimkan, dan 
justru grafiknya menunjukkan peningkatan. 

Jangan salah, e-mail-e-mail sampah 
yang tidak dibutuhkan oleh penerimanya 
tersebut merupakan bencana bagi banyak 
institusi. Sebagai contoh, sebuah perusa- 
haan yang mempekerjakan 500 orang karya- 
wan bisa menderita kerugian hingga 5000 
Poundsterling perbulan akibat spam e-mail. 
Itu baru dari sisi pemborosan bandwidth, 
dan kapasitas kerja mailserver. Belum lagi 
dari waktu dan konsentrasi si karyawan yang 
hilang atau terbuang baik karena menghapus 
e-mail spam tersebut atau malah tergiur 
untuk mengikuti informasi di e-mail spam. 
Perusahaan-perusahaan di Eropa mem- 

belanjakan sekitar 1,5 milyar Poundsterling 
per tahun untuk mengantisipasi serangan 
spam. Pemerintah di beberapa negara juga 
sudah mulai mencari cara untuk menghu- 
kum para pengirim e-mail spam. Meski 
begitu, sampai saat ini belum ada cara untuk 
menghindarkan diri secara sepenuhnya dari 
serangan spam. Tetapi tentu saja ada cara 
untuk meminimalisir kemungkinan serangan 
spam ke account e-mail kita. Coba Anda 
simak petunjuk di bawah ini. 


e Spam e-mail biasanya berisi informasi 
yang tampaknya sangat menarik. Dari 
survey yang dilaksanakan oleh www. 
survey.net, tercatat bahwa sekitar D1 
persen isi e-mail spam mengandung 
pornografi atau seksualitas, 17 persen 
menawarkan kekayaan dengan cara yang 
mudah, serta 10 persen menjual produk- 
produk tertentu. Untuk sebagian peng- 


a E-mail Spam 


oleh | Cecep Regawa | cecep.regawa@)gmall.com | Pengamat IT 


Meredam Serangan Spam 
ke Inbox E-mail Kita 


guna, beberapa konten yang ditawarkan 
dalam e-mail spam tersebut bisa jadi 
menarik dan mengundang mereka untuk 
membuka situs yang dicantumkan. 


Tips yang paling sederhana untuk mengu- 


rangi serangan spam tersebut adalah jangan 
pernah sekali-kali mengunjungi situs yang 
diiklankan pada e-mail spam. (Gambar A). 


Jika Anda secara 
sengaja atau tidak 
sengaja membuka 
situs yang diiklankan 








pada e-mail spam, 
sebaiknya jangan 
membeli atau 
melakukan transaksi 
apapun. Ini termasuk 
mem- 

as berikan 

alamat 






































(-—— Pena aa aji aa 
(ada | ea aa an Ui hang ii 





1. (darotapn Sepamn Tmanrid buur dirinadi Saat Sar seen meriang bo bb 
Fa w 


meal apes eka ar cap to tg pa 
Mu 2 debimyaar Sape Dear di, pebti Ft 


spam. 


"G2 95 9 Mon oa 
2 STAOS NONE bai aa 


» Jain by Credit Card 
: Join dy Check 


CLICK HERE TO JOIN NOW! 











| Free Access to 
ea thousands of 
pictures 








9 ai 


Gambar B. Jangan lakukan transaksi atau pengisian form 





3 egois 


Gambar A. Sebaiknya hindarkan mengklik situs yang tercantum pada e-mail 


zam meng-klik link 


apapun di situs-situs yang tidak jelas atau tidak Anda butuhkan. 


e-mail, 
#.  memberi- 





M wereng Ortee 


kan infor- 
masi data 
diri Anda, 
kartu 
kredit, ataupun men-download . 
apapun yang mereka tawarkan. 
(Gambar B). 


Gambar GC. Link unsubscribe pada e-mail spam seringkali merupakan tipuan. Sebaik- 
nya tidak usah klik /ink apapun yang dimuat di e-mail tersebut. 


Cara lain, blokirlah e-mail spam terse- 
but ketika ia tiba di inbox mail client 
Anda. Kalau Anda menggunakan Out- 
look Express, caranya adalah klik pada 
e-mail spam tersebut satu kali, lalu 
klik IMessagel - (Block Sender...1. 
Setiap kali Anda melakukan langkah ini, 


e Jika Anda sudah dikirimi 
e-mail spam, jangan pernah 
sekali-kali me-reply ataupun 
M otetnd Mrww - Indhmd Cngpenn kurana al 
unsubscribe yang 
tersedia di e-mail 
tersebut. Melakukan 
hal ini berarti Anda 


telah mengontir- 








Frasa Jonatan Jetara Yan toward atuntpegka Koan 
Sedbgpat Cat Pai A00 Pendng Urai 


Dear Mr Badrooe 


| ng Ser ogOer mara ME sisa 
masikan kepada Bum 85 era bana Uni lha Ke ban pn eva ae Danny 


am snbarated "Mad Rules | Wewe Pd | Wine 


Tense me ban mk NYI TPT ita an Tenan Ir ara DOK” 


$ 
Si pengirim e-mail Ba 
spam bahwa alamat 


1 
menganga 
3 3 9 9 9 3 3 
jiriiiii 
KK KEK 
BARA 
32 


e-mail Anda tersebut 




















aktif digunakan dan SA — 
e-mail yang dikirim — 
telah Anda baca. Sea . ko ara 
(Gambar C). kena | ia 
5 aa mg : 2 9 wow rta -e 


e Hapus segera 
e-mail spam 
tersebut. Buatlah 
rule pada mail cli- 





ent Anda sebanyak 
mungkin agar e- 
mail spam langsung | 
masuk ke folder pe amar 





“Deleted Items" |. ci Ca Om 
misalnya. Jika ban- penerangan i 
yak e-mail spam 
tersebut datang 
dari domain name 
tertentu, Anda bisa 


melaporkannya Kanan :| 

ke ISP Anda agar #. - | 
dapat diblokir. aa 

(Gambar D). Gambar E. Blokir saja alamat pengirim e-mail spam agar e-mail yang ia kirimkan 


langsung masuk ke fo/der Deleted Items. 


33 (D273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 CAN 


WORKSHOP 


3 PLUS 




















Anda tidak perlu repot nerima e-mail tersebut juga mem-forward 
mengingat atau membu- kembali e-mail tadi ke orang lain hingga 
ani mania 2 | kanya. (Gambar F). suatu saat sampai ke tangan spammer. 
ht reert BNNYAA Sulit memang untuk meminta rekan Anda 
ng e Kalau Anda tidak untuk tidak memasukkan account e-mail 
pa 2S ingin memiliki terlalu ban- — penting Anda ke kolom-kolom tersebut. 
Lee yak account e-mail, yang — Solusi lain yang lebih sederhana adalah 
La aer terkadang memang dapat — gunakan account e-mail yang berbeda 
s00p memaNaa membingungkan Anda untuk dibagi-bagikan ke teman-teman Anda. 
Sa sendiri, sebaiknya pilihlah — (Gambar H) 
Great dataran aan an - layanan e-mail yang 
bin Faagan — SEAT EN dapat menyaring e-mail e# Sebaiknya konfigurasikan e-mail client 
ai 2 "EN spam dengan baik agar yang Anda gunakan untuk men-disable 
ag 5... limpahan e-mail spam fitur rich multimedia seperti HTML mail 
tidak begitu saja nyelo- dan automatic downloading dari attach- 


Gambar F. Buat alamat e-mail khusus untuk menerima e-mail yang tidak terlalu 
Anda butuhkan agar Anda dapat berkonsentrasi pada alamat e-mail asli Anda. 





Fa Ki Yok bt Fara Tee Momgai Hap 
Lb ML Ni | aa TA 







Enoema 


maka alamat pengirim e-mail tersebut 23-24 DESEMBER 2006 

















akan ditambahkan ke daftar pengirim nong ke inbox BEA 

e-mail yang diblokir. Hasilnya, sama Anda. Salah satu Bea ban RA BAYA 
seperti jika Anda membuat rule, setiap contoh layanan. nenas ma wan | Peralatan ke danlinsiului Windewa 

e-mail yang datang dari alamat e-mail e-mail “gratisan” — | estetthsstmstad dmepbew wear Irobahtu tdoondita roda norak et kopra cik SA Nag 

yang telah Anda blokir akan langsung yang memiliki. ea wa 

masuk ke folder “Deleted Items”. fasilitas spam ek 

Fasilitas seperti ini juga tersedia pada filtering ini misal- | ikasmtosudtsea | 

software mail client lain seperti Mi- nya Google Mail | awoninar meta 

crosoft Outlook, The Bat, atau lainnya. (Gmail). Meng- BE ago 

(Gambar E). gunakan Gmail, | esiteswdtom INDONESIA'S BEST WORKSHOP 


» Putrajaya Hords and Resor 


e-mail yang Anda | aksi towm 


|. Sarawak Hoteh and Resorts 


e Jangan mendaftarkan diri pada layanan tarik ke e-mail | sasa | PENATAAN UAN ILY 
gratis apapun yang tidak mencurigakan, client di PC RErte 
terutama jika layanan tersebut menye- Anda dapat lebih Gambar H. Jangan sampai alamat e-mail kerja atau e-mail penting lainnya jatuh ke Karang Taruna Jatisampurna, Bekasi 
Pas tangan yang tidak jelas secara tidak sengaja seperti di atas. MATERI 
diakan pilihan apakah alamat e-mail Anda dulu disaring e Merakit PC dan Instalasi Windows XP 
( t 
boleh mereka gunakan untuk memberi- sehingga Anda ti- 2 Design Grafis TA 
Pe“ ————ck“““-T "jeena dab kab ring 
tahukan kepada Anda layanan sejenis dak membuang- Aa TE : 11-13 JANUARI 2007 
dari penyedia lain. Jika Anda memberikan buang band- : ea r g sa—mtaeN ama Kat in Hana MAKASSAR 
alamat e-mail Anda pada layanan ini, be- width karena Bala Ii Me Sewaiaa TimmeTaresiseilima Ie Lramas tra STMIK DIPANEGARA 
sar kemungkinan Anda akan mendapat- terlalu banyak 2 atom Ber nan aa Lte Na MA PAMA 
kan lebih banyak spam dari sumber lain menyedot e-mail CE an - ta Aa aa dia 
karena alamat e-mail Anda tersebut spam SEN mei LangawnNarsa saran 27-28 JANUARI 2007 








sudah disebarluaskan. (Gambar G). ta Aang — naa BANDUNG 


IT TALK-TB GRAMEDIA MERDEKA 


Bela ad menja ai id ehh oa heigotud 


















MATERI 

# Buatlah account e-mail gratisan berbasis — # Kalau Anda (| camengnmostoswsanawsas SB Bana ni 
web seperti Hotmail, Yahoo!, Lycos, sudah memasti- : Pa Dane setan PERAN sos 
Gmail dan lain-lain yang bisa Anda kan bahwa tidak 
gunakan sebagai “keranjang sampah" jika memberikan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
Anda terpaksa harus memberikan alamat alamat e-mail AB Sate Me DDR ya ata yha aa Nania Taingan WEE: 
e-mail. Penyedia layanan e-mail seperti Anda ke orang Doa you gring 16 produwn Lho SuperRAM TIDIR merlas in tha futura? Saung dering Gn 
Hotmail, Yahoo!, dan lain-lain biasanya yangtidak Anda Ona MARET 2007 
akan menghapuskan alamat e-mail yang sal, Pe rikan Gambar I. Sebaiknya gunakan mode p/ain text. Meskipun e-mail yang Anda terima jadi 
tidak aktif. Jadi, jika Anda sudah mem- ketika teman membosankan karena tidak ada grafik atau gambar-gambar pemanis, tetapi hal ini mem- MATERI 
buat account e-mail khusus sampah, Anda mengirim buat account e-mail Anda lebih aman dari serangan spammer. Ae PN Ne Pte 


e Windows Vista 














KO - ("4 mpsimut gone cemimaiaatstamuhar japanese #- e-mail pada Anda ment berupa gambar atau semacamnya. 

Ka ML Yeh (51 Gema - Spam X Pi Elda on jp Page mi) Tesis" , , 

Grasil Me ana ametigame - jangan PN ena Lemas eksternal ataupun e-mail HTML Kegiatan im didukung oleh 

, alamat e-mail Anda dapat dimanfaatkan oleh spammer untuk 

Composa Mal | Delta Foreme D0 hat Sean | MEMETSRN - Oo) Bettaah Me MOM Ol MG Clan 4 baheati m H , Tn , : , 4 - : 
2g Kan snap sam di kolom “to” atau mengidentifikasi apakah account e-mail roxconn SERX Microsoft 
Ser Mad innipeg alus ojacsistios soluma 2 am : 

Data aa ma kemad Cilemas Dropar, Cha Yan Lon Dee oneting Seed PikCmammatmem.) oten IN ECC" ketika mereka tersebut valid atau tidak. (Gambar 1) | 

yna NA ea !281 mengirim e-mail S Mac 
Contact aan Me mprara Pa SAPPhbIRc ushkin enhanced 

Ls TEA Fa smu dalam jumlah besar Jika Anda mengikuti langkah-langkah 

rosialawa bed jeram Ho: ponoea prob & Dari , 1 , 

a Ea Sanga On wali d -— CI | 
nga Me aa (ke banyak penerima — di atas, Maan mudahan Anda tidak akan LINA BLeADTEK SUNFLOwER 
pena Dar saga Ananta #m" sekaligus), sebai- dikirimi e-mail spam yang sangat merugi- 

Sana an aa aa knya di kolom “bc” kan tersebut. seagate CN POWERLOGIC Deatarn 
Andra Aka minula af Iac id : 

Oka Iibara Saararan & Dad Kalaupun Anda sudah terjebak oleh 

Jullanna Mega Aa: Or lip af Inc id , , 

Seek Se 223 Selain membo- e-mail spam, Anda dapat menggunakan PHILIPS SN Aan 
La Sa #m»  corkan alamat e-mail — beberapa tips di atas agar inbox mail client bank asn 

at Heseki Si vb & Ooe il 

on Pelos Fa bgi Pi , Haa . : : 
Mn BB sww Anda ke orang yang Anda nantinya hanya berisi e-mail-e-mail LINKSyYS' AMD SIGABYTE 
#hnmiaan Diet Da Aa erni AP Fine afi 5 : : - 8 ivision of Cisco Systems, Inc. TECHN OLOGY 

Ba va. tidak Anda kenal, yang penting untuk Anda. E-mail dari 
Gambar 6. Layanan e-mail seperti Gmail dapat membantu Anda memilih-milih e-mail mana kemungkinan besar, spam, biar langsung masuk ke Deleted sarsuataarg7 LITESIN Kingston 
yang kira-kira spam dan mana yang bukan. Lumayan untuk menghemat bandwidth kalau orang lain yang me- Items dan si ap dih apus 2 Mb aa 


Anda menggunakan POP3-nya. 


34 (BD273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





a Konversi 


oleh | Cakrawala Gintings | cakra @tabloidpcplus.com 


banyak LD-Audio 





D-DA adalah format yang paling 

populer untuk mendistribusikan data 

audio dalam bentuk digital. CD-DA 
menggunakan PCM yang tidak terkom- 
presi sehingga, secara teori, tidak terdapat 
informasi yang hilang, namun mengakibat- 
kan kapasitas penyimpanan yang diperlukan 
besar, setidaknya bila dibandingkan dengan 
MP3. Kebutuhan akan kapasitas yang besar 
ini membuat CD-DA umumnya hanya mampu 
menampung data audio sekitar 74 menit. 

MP3 dengan kompresi /ossy-nya 
membuat ukuran data audio jauh lebih kecil. 
Namun ini dicapai dengan menghilangkan 
(Jossy, ada yang hilang) beberapa informasi 
yang dianggap kurang penting. Bagi sebagian 
orang, penambahan daya tampung dengan 
pengurangan kualitas yang diperoleh (akibat 
adanya informasi yang hilang), merupakan 
harga yang terlampau mahal untuk dibayar. 

Dengan semakin terjangkaunya harga 
DVD writer dan DVD#-R/RW 4,7 juta Bytes 
(single layer), penggunaan DVD--R/RW 
sebagai media penyimpanan sudah men- 
jadi sesuatu yang bisa dilakukan. Dengan 
kapasitasnya yang jauh lebih besar dari CD, 
DVD-#-R/RW bisa menampung lebih banyak 
data audio untuk metoda yang sama. Dalam 
kasus CD-DA, metoda yang digunakan 
adalah PCM 16 bit 44,1 KHz stereo. 

Format yang bisa digunakan salah satunya 
adalah DVD-Audio. Perbandingan antara 
DVD-Audio dengan DVD-Video mirip halnya 
dengan perbandingan CD-DA dengan VCD. 
Meski DVD-Video bisa menggunakan PCM 
yang tidak terkompresi, namun umumnya 
audio yang digunakan adalah Dolby Digital 
yang terkompresi secara lossy. Di samping 
itu, DVD-Video memiliki dukungan PCM yang 
terbatas dibandingkan DVD-Audio. 

Data audio yang tersimpan di DVD-Audio 
tidak mengalami kompresi. Meskipun dikom- 
presi, data terkompresi secara lossless. Kalau 
tidak dikompresi, tentu saja tidak ada informasi 
yang hilang. Sementara data yang dikompresi 
secara lossless, karena bersifat /ossless, 
tidak ada juga data yang hilang. Ini disebabkan 
data yang terkompresi ini bisa dikembalikan 
sepenuhnya seperti data tidak terkompresi oleh 
dekompresor yang digunakan. 

Kelemahan dari kompresi /ossless adalah 
pada penghematan kapasitas yang diperoleh, 
tidak sebaik pada yang /ossy. Teknik kompre- 
si lossless yang digunakan pada DVD-Audio 
adalah Meridian Lossless Packing (MLP). 

Walau sama-sama menggunakan PCM, 
DVD-Audio juga mendukung penggunaan 
sample size sebesar 24 bit dengan frekuensi 
sampling sebesar 96 KHz maupun 199 KHz. 
Di samping itu, DVD-Audio juga mendukung 
penggunaan multi kanal. 


Jadi Satu DVD-Audio 


Dengan kapasitas yang jauh lebih besar, 
bisa dibuat agar data audio yang terdapat 
pada beberapa CD-DA tersedia pada 
sebuah DVD yang menggunakan format 
DVD-Audio. Dalam tutorial kali ini PCplus 
akan menunjukkan cara melakukan hal 
tersebut. Jumlah CD-DA yang digunakan 
adalah dua, sejalan dengan batasan yang 
diberikan oleh Audio SixPack 1.0.1.875 
versi coba-coba yang digunakan. Audio 
SixPack 1.0.1.875 versi coba-coba ini bisa 
diunduh dari www.wholegroup.com/au- 
diosixpack.html. 


BAGAIMANA CARANYA? 

Jalankan Audio SixPack 1.0.1.875 versi 
coba-coba. Pada jendela yang muncul tekan 
(Grab CD-Audiol. 





PA 


Daripada membawa empat atau lima keping CD, lebih gam- 


pang bawa sekeping DVD. Tentu saja pemutarnya harus 


tersedia. Berikut ini PCplus tunjukkan cara membuat sebuah 
DVD-Audio yang berisikan data dari dua buah CD-DA (Com- 
pact Disc Digital Audio—sering juga disebut dengan CD 
Audio. Cara ini bisa digunakan hingga enam CD-DA bila DVD 
yang digunakan adalah DVD-R/RW 4,7 juta Bytes. 


Berikutnya muncul jendela untuk melaku- 
kan rip. Pilih peranti optik yang hendak 
digunakan bila lebih dari satu. Jangan lupa 
untuk memasukkan CD-DA yang diinginkan. 
Bila perlu tekan (IRefreshj. 

Selesai memilih peranti atau menekan 
(IRefreshj, akan ditampilkan seluruh track 
yang terdapat pada CD-DA. 

Pilih track yang diinginkan satu per satu, 
tentunya bila Anda tidak menginginkan untuk 
melakukan rip terhadap seluruh track. Selan- 
jutnya tekan (IGOI. 


Step one 


Frst of ad select CO-Aada 


Whan al CD-hudo dsks wi 


Jalankan Audio SixPack 1.0.1.875 versi coba-coba. Pada jendela yang 


muncul tekan (Grab CD-Audio|. 


” Select working dina: 
hara Fr GIMASTE GO- Lol SA 
FE: GIGAENTE GO-W1ElGA 


Sai pebpa candi 
Petani 


Tunggu proses rip ini hingga selesai. 

Setelah selesai, Audio SixPack 
1.0.1.875 kembali ke jendela awal. Pilih 
kembali (Grab CD-Audiol. 

Masukkan CD-DA kedua dan lakukan hal 
yang sama dengan CD-DA pertama. Jangan 
lupa untuk menekan (GOJ. 

Tunggu juga proses rip ini hingga selesai. 

Karena yang digunakan adalah versi 
coba-coba, hanya dua grup yang bisa dibuat. 
Bila menggunakan versi penuh, Anda bisa 
menambahkan CD-DA ketiga, keempat, 
kelima, dan seterusnya. 

Buat DVD-Audio yang akan berisikan 
data audio dari CD-DA-CD-DA tadi. Sebe- 
lum menekan (Burn DVD-AudioJl, pilih juga 
kapasitas DVD#-R/RW yang digunakan. 

Tunggu proses pembuatan DVD-Audio 
ini hingga selesai. Jangan lupa untuk menco- 
ba DVD-Audio yang baru dibuat pada DVD 
player yang telah mendukung DVD-Audio. 

Tidak semua DVD player rumahan bisa 
memainkan DVD-Audio ini. Untuk software 
DVD player PC populer terbaru umumnya 
telah mendukung DVD-Audio ini. Pastikan 
saja versi yang digunakan sesuai. (& 


Pa" Select seorang drive 
1 F3 GNSABTTE GOWES LGA 


Todak 5 Tuseka, IAI ES 67 KE 


an 


(re) Do Jon) Imo Jia) 





Berikutnya muncul jendela untuk melakukan rip. Pilih peranti optik yang 


hendak digunakan bila lebih dari satu. Jangan lupa untuk memasukkan 
GD-DA yang diinginkan. Bila perlu tekan (Refresh) 


Pilih track yang diinginkan satu persatu, tentunya bila Anda tidak mengingin- 
kan untuk melakukan rip terhadap seluruh frack. Selanjutnya tekan (60). 











Tata 11 Track, CSS TT (ES) 07 RB) 





Selesai memilih peranti atau menekan (Refresh), akan ditampilkan selu- 


ruh frack yang ada pada CD-DA. 


Ready 





Tunggu proses rip ini hingga selesai. 


39 (BD273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





d - I0| 
Semat memar kira dri . L da Select wear dirtinas » im | Select workang driver i 
F1 GIGARNTE GO-WL6IEA ' Aj 3 1 Fe GIA GOA 0 pe ame oowaetsa " “) 1) 
Desa 1 | —- 
Fest Of ad select CO-Audio Langh Sine MO Siak Slop Lengih Sisa 
aa Track Ol kk freon wahach oa Wani bi 


Dik og NO (547 8 Ibis k oo SASAK 


. -) Ko Aux 235 514 KB 
Ol uh 1 IN TN Do x pyaar PI Gua peak 
f3 adha eos Dio Ed E ATT 220 Ba Gia KA 


Ta da Ala: 1S s3 (adik oo SAB 


t 

Fs 

r| Teack 07 4 
Aa Track oa ep 3g 

dd Track ll aa 7 2 1Ka E 

Ii 3 IA KB ri 

E 





(— 











7 Toneka. IP 4437 (33) 035 KS) — nan Total 7 Time, IT MALIT (ISO 006 KB) | — 2aA 


1 2 13 an | 
2 salat gol maras 1 ii | Sia gran (ilapa car din ae Ai 
: . Fositiori F ag 
Na | (onnnnnannsnnsnnanana nana nn nana toppeg 
— - -—— — " —g—— ' 


Wedus 


NA | (ka) Lag Con J Lon Um) (ne Jl) P5 ee Teng : 


























Amat | (Ready 








Setelah selesai, Audio SixPack 1.0.1.875 versi coba-coba akan Masukkan CD-DA kedua dan lakukan hal yang sama de- Tunggu juga proses rip ini hingga selesai. 
kembali ke jendela awal. Pilih kembali (Grab CD-Audio|. ngan CD-DA pertama. Jangan lupa untuk menekan (G0). 
4g Sa 
Select warung drive - " Select wardang dove: 
F- GIGANNTE GO-W16L6A , 1 Lv Fz GIGABVTE GO-W1616A Ld “ In 
First of al select CD-tudo Ia Pan 
disks from wbichn yow want to lesa2i Sat 
create OVWO-Audo disk and laS5z1 Wat media present and doorftrary dosed 
la:S9-21 Lodung the media nada ta OVD davee Hm 7 
lasazi Tey to test urut ready banten Fagarap dl Iker 
145921 Setting BUP (Buffer Underrun Probedtion) on OMD burner devoe Aa Pi 1 
t4:59-21 Sektirug rrundrman speed Or DVD burner davaca angia Plane Di 
Pki pa Sapa ol 
lasazi Getting disc nformakion of the currentiy nserbed disc on OVO burner dewe CF 
145922 lrase media, please wat aa Ma Da AN AS mean - 
150124 Cresting structure DWD-Audio f 
15:01:24 Creakang group 1 


15:01:24 Processing CADOCUME Sapi, OCALS- | Tempdudo SiPadk 16704 1 14011670637651 wav 


IS:01:1M Processing CIDOCUME Sapi OCAL S1 Temphudo SiPadkh 16704 114011670922814 wear 
15:01:40 — Procesang CADOCUME Sapi OCAL S1 Temptudo SrPad 16704 11401167 1043125. maw 





























Tata G1 1g po 
— 00 
2 Oak Jae EL IBAN 5) 
| dala did “j nj —2 » F Aragin P A ale ka 


Buat DVD-Audio yang akan berisikan data audio dari CD-DA-CD-DA Tunggu proses pembuatan DVD-Audio ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mencoba DVD-Audio yang baru 
DO tadi. Sebelum menekan (Burn DVD-AudioJ, pilih juga kapasitas DO O: saja dibuat pada DVD-Audio Player. 
DVDtR/RW yang digunakan. 




















VAKSIN. Com 


BM ena, Mat TAg keg Ola kogan oo 


$Norman Virus Control 





Buying N 
Antivirus is 
Also Easy 


Buying www vyaksin.com 
2. Property is 


Norman Security Aa 


Seperti Pakar Properti mengutamakan lokasi, Pakar Sekuriti mengutamakan kemampuan deteksi 
virus dalam memilih antivirus.Vaksincom memberikan keduanya bagi anda. Dengan perwakilan 
di 32 kota di seluruh Indonesia, Vaksinis (teknisi Vaksincom) siap memberikan layanan hsagi anda, 
termasuk kunjungan onsite (khusus pelanggan korporat) jika dipeukan. Ditambah dengan 
kemampuan deteksi virus lokal dan laboraterium virus Vaksincom, deteksi virus mancanegara 
yang sangat baik dengan teknologi Sandbox sehingga dipercaya oleh Microsoft Corp. untuk “555... 
memindai semua softwarenya sebelum di kirimkan ke pelanggan. Hubungi perwakilan Waksincom 
di kota anda (lihat ht#vp://www.vaksin.com/reps.Iem) untuk merasakan ketenangan dan kenikmatan 


bekerja menggunakan kompwitter yang lebih aman. 


BANDA ACEH (0651): Angkasa Putera Abadi - 32625 » JAKARTA (021): Roxy Mas: Ferry Computer - 6316541 / 2 « Glodok Plaza: DMM Komputer- 
62302828 « BOGOR (0251): Bonet - 337555 « BANDUNG (022): Supertech Internusa - 7107030 « CIREBON (0231): Dwi Jaya Komputer - 206474 »« 
CILACAP (0282): Pelitasoft - 525 3041 « YOGYAKARTA (0274): Wirabuana Komputer - 523618 « SEMARANG (024): Hitech - 3553888, Hcom Computer 
- 8449706 « SURABAYA(031): Ronar - 8419841 « PANDAAN (0341): Indonet Malang - 341800 « DENPASAR (0631):PT. Balisoft Lintasmedia - 418050 
« MEDAN (061): NusaMega - /349800 « PALEMBANG (0711): MDP Palembang - 313626 « PADANG (0751): Sinar Mulia - 24446/25500 « GORONTALO L 
(0435): Gorontalo Komputer - 8706708/0435-827570 « MAKASAR (0411): Elextra Komputer - 437078 / 423888 « PONTIANAK (0561): Datacom,739571 
« SAMARINDA (0541): PT. Mitra Mediamaya Kalimantan - /48541 « PALANGKARAYA (0536): Dika Komputer - 3224111 / 3227311 « Balikpapan 
(0542): Sun Service - 871137 « MANADO (0341): Cipta Sarana Komputer - 853308 


36 273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 





ang penanya adalah pengguna sistem 

operasi Microsoft Windows yang 

sedang mencoba migrasi ke sistem 
operasi GNU/Linux. Salah satu kendala 
migrasi dari platform Windows ke platform 
GNU/Linux adalah ketersediaan aplikasi 
yang sepadan. Tanpanya, berarti semua 
dokumen kita tidak dapat diakses oleh 
aplikasi apapun pada platform baru. Peru- 


sahaan juga harus mengeluarkan 
biaya pelatihan jika ternyata aplikasi 
yang ada memiliki cara kerja yang 
sangat berbeda dengan aplikasi pada 
platform sebelumnya (Windows). 

Beruntunglah kita saat ini kare- 
na banyak aplikasi Open Source 
yang telah tersedia untuk berbagai 
platform, misalnya Windows, Linux, 
dan Mac. Dengan adanya aplikasi 
antar-platform ini, maka sebuah 
perusahaan bisa melakukan ujicoba 
terlebih dahulu dengan migrasi apli- 
kasi, yang kemudian bisa dilanjutkan 
dengan migrasi platform. 

Bagaimana jika perusahaan 
telah membeli sebuah lisensi untuk 


aplikasi tertentu dan ternyata tidak ada 
padanannya pada platform baru (GNU/ 
Linux)? Jawabannya adalah dengan meng- 
gunakan bantuan Wine (Wine Is Not an 


Emulator). 


Proyek Wine (http://winehg.com) 
bersifat Open Source yang mengimplemen- 
tasikan API Windows pada platform GNU/ 
Linux, bukan mengemulasikannya. Maka 
Wine tidak bisa dianggap sebagai sebuah 
emulator. Proyek ini hadir untuk membantu 
Anda menjalankan aplikasi-aplikasi yang 
ada pada platform Windows pada platform 


GNUJ/ Linux. 


Dengan menggunakan Wine, maka 
Anda akan mendapatkan sebuah jembatan 
untuk permasalahan ketersediaan aplikasi 
untuk platform GNU/Linux (masih ingat 
aplikasi Picasa yang diluncurkan untuk plat- 
form GNU/Linux dengan memanfaatkan 


pustaka Wine?). 


Versi terbaru dari Wine saat penulisan 
artikel ini adalah 0.9.27 dan bisa dikatakan 
cukup stabil. Sudah banyak sekali aplikasi 
yang bisa dijalankan dengan baik, bahkan 
sempurna oleh Wine tanpa harus melakukan 
modifikasi apapun (Anda mungkin harus 


menunggu rilis berikutnya jika Anda 
hendak mencoba untuk menginstal 
aplikasi-aplikasi yang baru saja diri- 
lis). Bahkan jika Anda melihat pada 
basis data aplikasi Wine (http://ap- 
pdb.winehg.com), Wine telah 
mampu menjalankan berbagai game 
terkenal, seperti Counter Strike, War 
Craft, World of Warcraft, dan Kuru- 
setra Online. 

Jika Anda melihat halaman 
download, Wine tersedia untuk ber- 
bagai distro Linux berkat kontribusi 
dari komunitas Open Source yang 


secara sukarela. Penulis menggunakan pa- 
ket untuk distro Slackware untuk penulisan 
artikel ini. Anda bebas untuk menentukan 


jenis format yang akan digunakan. 


» Emulator Aplikasi Windows 


oleh | Willy Sudiarto Raharjo | willysr@gmail.com 


Proses instalasi dari source tidaklah 
sulit, karena para pengembang Wine sudah 
menyediakan sebuah script yang bernama 
wineinstall untuk melakukan instalasi se- 
cara otomatis. Akan tetapi jika Anda hendak 
melakukan kompilasi secara manual, maka 
Anda tetap diperbolehkan. Secara default, 
Wine menyertakan berbagai aplikasi dasar 
yang berguna, seperti Wine, Winecfg, Wine- 


- Diki Kongulu ate "ak 


Sessian Edt View Bookmarks Settings Help 


HM Shes 










Welcome to the Instalabon Wiwad 


Welooma to the Ulat dt-32 12 20 Setup peogeaaa Tue 
program well matat Utrat di-32 12 2018 or your computer 


Its stongly recommended that you eat ai Window 

program before nanrang the Setup peogaan. Okek Cancel to 

gut Setup and close any peogama you have numrung. Click 
Set 


Nest to contanue wetih he Setup progam 


WARNING: Tihus program 1 protected by copyaghi law and 
caei 


Unawihonzed tepsoduchan 01 databuhan oi Ike pengsara, O1 
ang perban of R, my revult in sevese cevd and cnmunal 
penaihes, and well be prosecuted to the marartum tani 
pownlole ureder lawu 


tpdfilistion 


Wizard 


—22 L rea» ) coca | 


Pa 


Gambar 1. 


boot, Winebrowser, Winebuild, Winedbg, 
Wineconsole, Winefile, dan lain sebagainya. 

Setelah proses instalasi selesai, se- 
baiknya Anda memasukkan direktori tempat 
pustaka Wine diinstal pada file /etc/Id.so. 
conf dan menjalankan perintah updatedb 
sebagai root untuk meng-update cache 
daftar pustaka yang dikenali oleh sistem. 
Setelah menjalankan perintah ini, maka 
Anda bisa mulai untuk mencoba menginstal 
aplikasi yang berasal dari platform Windows. 

Dalam contoh berikut (gambar 1), penulis 
menggunakan aplikasi bernama UltraEdit, se- 
buah text editor yang cukup populer di platform 
Windows. Proses instalasinya berjalan lancar 
dan aplikasinya dapat dieksekusi dengan mulus. 
Jika Anda hendak menginstal aplikasi yang ber- 
hubungan dengan teks, maka ada baiknya Anda 
juga menginstal aplikasi FontForge (http://font- 
forge.sf.net). Tanpa aplikasi ini, maka seba- 
gian besar aplikasi yang berasal dari platform 
Windows tidak bisa menampilkan sembarang 
tulisan dengan benar. 

Ada baiknya Anda menginstal semua 
pustaka yang berhubungan dengan grafis, 
seperti libjpeg, libpng dan libungif untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik ketika 


Play Pool 
On-Line Came 


Proforences 


Web Site 





Gambar 2. 


Anda hendak menjalankan aplikasi Windows 
yang rata-rata adalah aplikasi grafis. Jika 
Anda hendak memainkan aplikasi yang mem- 
butuhkan dukungan 3D, seperti Cool Pool 


Jembatan Aplikasi 


Antar Platform 





ol 


Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan dalam beber- 


apa mailing list atau Torum GNU/ Linux adalah: “Apakah di 


Linux terdapat aplikasi X?" 





pada gambar 2, maka pastikan Anda telah 

menginstal driver untuk kartu grafis Anda. 
Aplikasi tambahan pada Wine mampu 

mempermudah Anda bekerja, antara lain 






r 1 Wine File - (31) 
If tie Gak Opetres Yew Ortone Juuriy Window tistp 





Okre-1 opera? 7 YAWANS PSDISAM 12 

K 199 12/12/1006 SSI4SPM 12/12/ 

kderc 128 W2/2006 78 53AM 12 

terihos 10 12A/2NK RAR II PM 12/12/2 
/ 1 


acpu bat 1000 W21/2006 ISL 12 AM 
NVIDIA Lir 36 1 00629phgt mm 118. 12/12/2 719 








' 7 12 
Lu | 712) 
ar — "P2 
ai -. MA 
Ka 3 makap 2068 12/27/2006 F4622AM 2/12/2 
C3 1) .meopec IT 12/2006 BIKITAM 12/1272 
P3 ) hgei 68 WAWAN BIRPM 12/1272 
ta | 3 #evak Pusteny 246 WINA GANTPM  12/12/2 
2 | J oopdome.cac 793 447005 & 27 44 AM 12/1272 
ri JI  pepAparanc A15 LA/MO5 & 9 5AM 12/12/2 
Fr Yonex 20.310 NO/N1/M06 40017 PM 12/12 
rJ 3  moeniyused 3203 12/12/2006 TSDI9PM 12/12/ 
ri u) "tr0arec 3.729 V2NAKE 1166 PM 12/71 
f (3 .) servasmuih 2018 51 1212/X04 SSI20PM 1271 
La | J meet TA RANIZAM 1271 
L3 u) tvemaree STANZONS BIBNOPM 12/12 
Ba | JI wenda 512 2/20 BASIAPM 121202 
- JJ mendownlabal 4 12/12/2004 TSLAT PM 12/12/2 
Lg Y Xasohy 100 12/12/2006 SSI PM 12/7122 
F3 D #eadu 796 WI1712006 BZNNNPM 12/1212 
"3 4 dm Toh NW1U/2106 G2TIO PM 12/12/2 
Ly J .ceerawa 1014 GIA 1611 PM 12/12/2 
— JI eereeriwet belora peran $$ S/28/2006 809 23 PM 12/12/2 
1 ud "0etanaentan 189 1M/20086 105157 FM 12122 
- 3 12/12 
t3 KA | 1271 
, “ 


“ 
160432 Bian 


Gambar 3. 


Winefile (gambar 3) yang berfungsi se- 
perti Windows Explorer pada sistem operasi 
Windows. Aplikasi ini akan 
mempermudah Anda dalam 
melakukan navigasi dan 
pencarian terhadap file-file 
tertentu. Selain itu, Winecf 
berfungsi mirip dengan 
Control Panel pada sistem 
operasi Windows. Pada 
aplikasi ini, kita bisa me- 
nentukan pengaturan Wine. 
Wineboot sangat berguna jika 
Anda baru saja menginstal 
sebuah aplikasi dan ternyata membutuhkan 
proses reboot. Tentu saja Anda tidak perlu 
me-reboot sistem Linux Anda, akan tetapi 


Gambar 5. 


cukup panggil saja aplikasi wineboot. Aplikasi 


WineTools 0.9 


Introduction 


Wine Tools 5 a menu driven tertaller for mstalkng boot 39 Windows programs under the 184 (Atklon or Intel PC) 
er obegsar arcbatechare unth the Lani operating 0prtemn usang Wine. Thor s0fbarare lets yoo metal ibe fodosang Window 


2 Window Syetem Solar 
« Gboe & Ofbe Viewer 
# Adobe Photoshop 7, Dusirator 9 


& must other program 


Ik also sets op your we directory ai tbe comect way, downloada if files to inetall boen the web Cenb the Broo and 
shareware one3 Bor none), naas Werdoves fonts and lets yoo unenstal) and coedigune yo goftwase. And it does much mere 





Gambar 4. 


ini akan menyimulasikan proses boot pada 
Wine, seolah-olah Anda sudah melakukan 
proses reboot. 

Jika Anda memiliki sebuah kode 


asli dari sebuah aplikasi untuk platform 


Windows, maka Anda bisa menggunakan 

aplikasi winemaker untuk mengompilasinya 
dengan pustaka-pustaka Wine yang sering 
disebut winelib, sehingga dihasilkan sebuah 


aplikasi yang dapat dijalankan den- 
gan baik oleh Wine. Masih banyak 
aplikasi lain yang hadir dengan Wine. 
Anda mungkin perlu mencobanya 
satu-persatu untuk mengetahui 
kegunaannya. 

Jika Anda merasa kesulitan 
dalam melakukan proses instalasi se- 
buah aplikasi, coba instal aplikasi Wine 
Tool (gambar 4), yang dikembangkan 
oleh Joachim dan bisa didapatkan me- 
lalui alamat URL: http://www.von- 
thadden.de/Joachim/WineTools. 
Aplikasi ini berbasis menu yang dapat 


digunakan untuk menginstal berbagai aplikasi 
untuk arsitektur prosesor x86. Aplikasi ini dapat 


8 Frank's Corner 


8) Running windows applications and games on Linux 


dengan mudah men-download beberapa 
aplikasi tambahan yang diperlukan dan mem- 


persiapkan sistem untuk menginstal aplikasi- 
aplikasi Windows. 


Situs lain yang cukup bagus 
sebagai panduan ketika mengalami 
permasalahan dalam proses instalasi 
sebuah aplikasi pada sistem operasi 
GNU/Linux menggunakan Wine 
adalah situs FrankCorner (http:// 
frankscorner.org/, gambar 5). 
Anda akan mendapatkan tutorial 
tentang tata cara instalasi aplikasi 
khusus, akan tetapi langkah ini se- 
baiknya dilakukan oleh mereka yang 
tahu, karena bisa menyebabkan ke- 
seluruhan sistem Wine Anda menjadi 


rusak, karena ada kemungkinan diperlukan 
modifikasi dari sistem Anda. 


Selamat melakukan migrasi yang nyaman 
dengan bantuan Wine. DB 





37 (89273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


Daftar Harga Komputer & Periferal yang dihimpun dari berbagai toko & distributor komputer di Jakarta | Harga dalam Dolar AS 


























MOTHERBOARD 

P5LD2VM-SE, 1945G, PCIE, LGA775, 

SATAII, VIPCIE1x, 4SATA 100 
Asus P5GPL-X SE, i915PL, FSB800, 

PCle16x, 3PCle1x, 3PCI 85 
Asus P5LD2 SE, i945P, FSB1066, 

1ATA133, 4SATA PCle16x 2DDRII 116 
Asus P5LD2VM DH, 1945G, PCIE 16x, 

2PCI, BUSB, 4SATA, dual core support 142 
Asus P5N32 SLI Deluxe SE, nVidia CK804, 
2PCIE 16x, SLI, ATA133, 4SATAII 213 
Asus P5GD1-VM, i915P, FSB800, 

DDR, RAID, Audio, Gigabit LAN 90 
Asus P5WD2-Premium # Wi-Fi, 1955X, 

1PCIE 16x, 3PCI, 3SATA, 2PCIE 1x 310 
Asus P5LD2 SE, i945P, LGA7175, FSb1066, 

PCle x16, 4 DDRII, 4SATA, RAID 116 
Asus M2N32-SLI Deluxe/ 

Wireless edition, 2PCIE 16x, 

6SATA II, Wi-Fi 213 
Asus A7NBX -X, nForce2 400, ATA133, 

AGP8x, FSB400, 3DDR, audio, LAN 63 
Asus A8N32-SLI Deluxe, nForce4 SLI, 
soket939, 2 PCle x16, 4SATA Il, 2ATA 252 
Asus A8N-VM-CSM, GF6150, 1PCIE 16x, 

4 SATA Il, 1 PCIE 1x, RAID, 2 ATA 100 
Asus A7V880, VIA KT800, AGP8x,5 PCI, 

4DDR, ATA133 69 





Asrock 115165GV, i865GV, FSB800, 


ECS 865-M7, i869GV, LGA775, FSB800, 


























2DDR PC3200, AGI8X 5PCI 55 ADDR dual channel, 2SATA, AGP8X 5PCI 64 
Asrock 775Win-HDTV,ULI1573, FSB1066, ECS 848P-A7, i848P, FSB800, 2DDR, 

2DDR PC3200, 1PCIE16x, 2SATA 13 single channel, 25ATA, AGP8X, 5PCI 60 
Asrock 7751945GZ, 194456GZ, FSB800, ECS P965T-A, i965P, FSB1066, DDR2, 
2DDR2PC4300, 1PCIE16x, 4SATAII 11 2 PCle 16x, 5 SATA2 111 
Asrock 775XFire-eSATA2, i945PL, ECS Photon PF1, i865PE, FSB800, 

FSB800, Dual 4DDR2PC4300, 2PCIE 16x 89 DDR400, AGPBX, GPCI, 8USB2.0 14 
Asrock Conroe XFire-eSATA2, i945P, ECS Photon PF2, i8656, FSB800, DDR400, 
FSB1066, Dual DDR2 PC4300, AGPBX, intel extreme graphic 64 


1PCIE16x 107 





Asrock 939556-M, SiS756, FSB1000, 
Dual 4 DDR PC3200, 1PCIE16x, 1PCIE 1x 66 





Asrock 939Dual-Sata2, ULi1695, 
FSB1000, DDR PC3200, AGP8x, 1PCIE16x 72 





Asrock K7S41, SiS741, FSB800, 2DDR, 
AGP6x, 2SATA, 2PCI, BUSB 50 





ECS PX 1, iP965, FSB1066, 
DDR667,2PCle 16x, 3PCI, 8 USB2.0 164 





ECS PF5, i945P, FSB1066, Dual Ch 
DDR2 667, 2 PCIE 16x,Gigabit 191 





ECS PF88 Extreme Hybrid, SiS656, 
soket/75, FSB1066, 
DDR2667,1PCIx, Gigabit 102 





sebentary1ag 


npast 





bi 
2 
Ti Th 


5. 



















































- : 
& 
Ta an Mi PU 
en Tan MI ta tan | 
Na tan an Oak 
Li Dikah LT NN ena 


- - 8 - 
- 
» - - ai 


ECS865PE-A7, i865PE, FSB800, 
soket/75,DDR400, AGP8x, fast ethernet — 72 
ECS 661FX-M7, SiS661FX, FSb800, 


ECS AFI Deluxe, VIA KT600, FSB400, 
soket 462, DDR400, AGP8X, 4SATA 110 
ECS AFilite, VIA KT600, FSB400, 














soket715, DDR400, AGP8x, bch audio 50 soket 462, DDR400, AGP8x, 2 SATA 14 
ECS 661GX-M7, sis661FX, FSB800, soket715, ECS NForce4M-M, AM2 nForce 4, 
DDR400, integrated graphic, AGP8X 53 Dual CH DDR2, PCle 14 








Data 


Tinta Suntik, Cartridges, Kertas Foto, Software 
mPersembahanjistimewajUntuk'Anda/Pencinta|Karya/Kreatif 4 


PENETIN (ERERTIVEE CONTENT 


- aa .. 




















Klik ke www. dataprint.co.id! 


Anda bisa mendapatkan 

'Software yang bisa mencetak 

Kartu Nama, Kartu Ucapan, 

Bingkai Foto, Tempat Pinsil, 
Tempat Tissue, dan sebagainya 
'lupdate)/ secara" 


GRATIS! 


Anda akan menyukai keunikan 
yang software ini hasilkan! 


DATAPRINT 


“0 r 
APE Meratie MI TIGLINA 


www.dataprint.co.id 





mau bicara HARDWARE, ini jawabannya... 









Sebar | 
—— 


Majalah PC-- 
Terbit Setiap Awal Bulan 
Full Golor #- CD 


semakin lengkap, semakin memikat 





w ad 
o 
4. tabloidpcpWS 


Dapatkan di agen-agen surat kabar/majalah atau TB Gramedia terdekat di kota Anda. 
Untuk Berlangganan: Kudy/Kikis (U21) 548305 Ext. 3704, 3706 


erbedaan. Selamat 'Nafal dan Tahun Baru. 


38 (D273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 




























































































































































































Daftar Harga Komputer & Periferal yang dihimpun dari berbagai toko & distributor komputer di Jakarta | Harga dalam Dolar AS 






















































































































































































ECS KN3 SLI2, nForce590, SLI, MSI KINGM-L, GeForce6100, AM2, Gigabyte GA-8VM800MI-775, ViaP4M800, Mushkin XP3200 2-2-2 256MB 19 Prolink PMD 28 256MB 15 
FSB2000MT/s, dual CH DDR2 150 FSB2000, DDR2, 2SATA, mATX B1 FSB800, DDR, SATA, AGP8X 66 Mushkin XP3200 2-2-2 512MB 86 Prolink PMD 28 512MB 18 
ECS C51GM-M, GF 6100, soket AM2, MSI K9INU Neo-V, nVidia ULI M1697, Gigabyte GA-M59SLI-S4, nForce590 SLI Mushkin XP4400 2.5-4-4 512MB 93 Prolink PMD 2S 1GB 30 
Dual CH DDR2, GF6100 128MB 12  AM2, FSB2000, DDR2, 4SATA 91 FSB2000, ATX, DDR2, AM2 213 Mushkin XP4000 3-4-3.8 1GB 141 
MSI KON Neo-F, nForce 550, AM2, Gigabyte GA-M57 SLI-S4, nForce570SLI Mushkin XP4000 3-3-2-8 1GB Redline 190 
Jetway J-916GCP-OC, 9156 ICH6, FSB2000, 1 PCle 16x, 4SATA,3PCI 105 FSB2000, ATX, DDR2, AM2 188 Mushkin XP2 5300 3-3-3-10 1GB 173 PRINTER 
PCle, dual channel DDR1&2 94 MSI KINGM2-FID, GF6150, AM2, Gigabyte GA-M55SLI-S4, nForce4 SLI, Mushkin SP3200 3-3-3-8 cl 2.5 23 
Jetway J-PM800Pro, VIA P4M800Pro, FSB2000, DDR2, 4SATA, mATX 113 FSB2000, ATX, DDR2, AM2 133 Mushkin SP3200 3-3-3-8 512MB 15 BUBBLE JET PRINTER 
FSB800, DDR400, mikroATX 19 Gigabyte GA-M51GM-S26, Mushkin SP3200 3-3-3-8 1GB 86 Canon iP90 
Jetway J-P4M9MP-LF, VIA P4M980, Gigabyte GA-965P-DO6, i965P, ATX, nForce4301GP, FSB2000, m-ATX, Mushkin SP2-5300 DDR2 512MB 56 (4800x1200dpi, portable printer) 235 
FSB1066, PCIE, DDR400 64 FSB1066MHz, SATA2, LAN, PCle 283 DDR2, AM2 101 Canon iP1200 
Jetway J-946GZDAG-LF, 19456Z, Gigabyte GA-G1975X, i975X, FSB 1066MHz Gigabyte GA-KBN Pro-SLI, nForce4SLI, Samsung PC3200 256MB 25 (4800 x 1200 dpi, A4) 13 
FSB800, 2PCI16x, DDR2 95  ATX, SATA2, DDR667, PCIe 218 soket 939, FSB2000, DDRI, SATAII 138 — Samsung PC3200 512MB 50 Canon iP1600 (4800 x 1200 dpi, A4) 60 
Jetway J-A210GDMS, ATI RS480--ULi Gigabyte GA-965P-DS4, i965P, 1066MHz, Gigabyte GA-KBN SLI, nForce4 SLI, Samsung DDR2 PC4200 256MB Zi Canon iP2200 (4800 x 1200 dpi, A4) 90 
PCle16x, DDR, microATX 11 DDR800, SATA2, PCle 203 soket 939, FSB2000, DDRI, SATAII 118 Samsung DDR2 PC4200 512MB 11 Canon iP4200 (9600 x 2400 dpi, A4) 140 
Jetway J-939GT3-P, GF6100, PCle16x, Gigabyte GA-8N-SLI Ouad Royal, ATX, Gigabyte GA K8NS1PVMT-9, Canon iP5200 (9600 x 2400 dpi, A4) 210 
DDR400, mATX 62 nForce4 SLI, FSB1066, DDR2667, nForce4301GP, m-ATX, DDRI, SATAII 96 Canon iP5200R (9600 x 2400 dpi, A4) 285 
Jetway J-M266TM-SP, GF6100, SATAII 233 USB FLASH MEMORI/MP3/ Canon iPE210D (4800 x 1200 dpi, A4) 130 
PCIe16x, DDR2, MATX 69 Gigabyte GA-8N-SLI, nForce 4 SLI PEN DRIVE Canon iP6G00D (9600 x 2400 dpi, A4) 265 
1066MHz, DDR2, SATA, PCIE, ATX 13 MEMORI Canon iP8500 (4800 x 1200 dpi, A4) 200 
MSI 865GM3-V, 18656, AGR, FSB800, Gigabyte GA-81945-G, i945P, 1066MHz, Kingston USB 2.0 
2DDR400, 6CPI, ATX 68 DDR2667, SATAII, PCIe 133 Twinmoss DDR PC-3200 256MB 28 Flash Memory DTI/128 FE 8.15 Canon ix4000 - New (A3) 250 
MSI PM8M3-V, Via P4AMBOOCE, Gigabyte GA-81945P Pro, i945P, Twinmoss DDR PC-3200 512MB 51 Kingston USB 2.0 Canon ix5000 - New (A3) 315 
AGP8x, FSb800, 2GB DDR, 2PCI 63 1066MHz, DDR2, SATAII, PCle 150 Twinmoss DDR2 PC-5300 256MB 28 Flash Memory DTI/256FE 10 Canon 19950 (4800x1200 dpi, A3-) 150 
MSI 915PL Neo V, i915PL, PCle/AGR, Gigabyte GA-81945P-6, 1945P, ATX, Twinmoss DDR2 PC-4200 512MB 51 Kingston USB 2.0 
FSB800, DDR400, 4SATA, 2PCI 80 1066MHz, DDR2, SATAII, PCle 123 Flash Memory DTI/512FE 15 Canon CP-600 170 
MSI 945GM3, 1945G, FSB1066, DDR2, Gigabyte GA-81945G-MF, i945G, m-ATX, Kingston KVR400X64C3A/256 29.5 Kingston USB 2.0 Canon CP-510 105 
SATA, 3PCI, 2PCle 95 1066MHz, PCle16x, SATAII 133 Kingston KVR400X64C3A/512 55 Flash Memory DTI/1GB FE 24 Canon CP-710 140 
MSI 945GZM3-L, 1945GZ, FSB800, Gigabyte GA-819456, 19456 ATX, Kingston KVR400X64C3A/16 103 
/DDR2, 4SATA, 3PCI, 1PCIe 83 1066MHz, DDRII, SATAII, PCIE16x 133 Kingston 256 PC4200 28.5 Creative Nomad Muvo TX128 20 Canon LBP1200 (14 PPM,A4, 
MSI P965 Neo-F, iP965, FSB1066, Gigabyte GA-81945PL-G i945PL, ATX, Kingston 512 PC4200 53.5 Creative Nomad Muvo TX FM 256 15 600x600 dpi, USB & Parallel) 175 
1 PCIE 16x, DDR2, 5SATA, 3PCI 144 FSB800, DDR2 533, SATAII 113 Kingston 512 PC5300 65.5 Creative Nomad Muvo TX FM 512 54 Canon LBP2900 (12 PPM,A4, 
MSI 975X Power up Edition, 1975x, Gigabyte GA-81865GME-7175, 18656, Kingston 1GB PC4200 102 Creative Nomad Muvo TX FM 1G 13 600x600 dpi) 148 
FSB1066, DDR2, 5 SATA, 2 PCle 261 m-ATX, FSB800, SATA, AGP8x 68 Kingston 1GB PC5300 108 Creative Muvo V200-256 15 CanonLBP3000 (14 PPM,A4, 
Creative Muvo V200-512 54 600x600 dpi) 158 
PE EBg BEaN Ia WEB HOSTING Beli Domain Creative Muvo V200-16 13 Canon LBP2000 (20 PPMA3 
«BUKU MENLOAN LANUK SA sean ba SA RAS KAA Creative MuvoN200-128 26 600x600 dpi, USB & Paralel) 825 
Pan man sintrgaikan io 0-0 lte sama » Template Yan Pengsara PEN FREE Hosting: Creative Zen V Plus 1G 92 Canon LBP3200 (18 PPM,A4, 
« EXCLUSIVE CD LINUX # Ouick Start Wizard » Space 25 MB Creative Zen V Plus 26 126 600x 600 dpi) 198 
berenang MN La rel NYAMPRAPANY | Graive Zen VP 6 IBI Canon LBP3300 
PC muRAh Kecepatan dahsYAT 2 HARAM ol Editor e Webmail dan POP3 se Pa Creative Muvo Vidz 512 69 (21 PPM,A4, 2400x 600 dpi) 338 
Mi petornpebdh paper # Unlimited Bandwidth "FTP OanFrontpage Creative Zen Vision M 30GB 252 Canon LBP3460 
Lebih Cepat, Lebih Murah, 10070 Legal e Web Statistics 
cemara ea mulai Rp 100 ribu/tahun » MySOL Database Creative Zen Vision: M 30GB 210 (33 PPM,A4, 2400x 600 dpi) 100 
Komputer Murah untuk Sekolah www.indosite.com e CGI dan PHP Scripts Canon LBP5000 Color 
Telp. (021) 83793839 Prolink P56OCR 14 (8 PPMLA4, 9600 dpi) 160 








PROFESI-PROFESI GAJI TINGGI BIDANG KOMPUTERII.T. 


90”o perusahaan / bisnis melibatkan IT, siapkah Anda.....? Apapun gelar Kesarjanaan Anda... 
Ikuti pelatihan I.T / Komputer pada kami 
dengan SISTEM PAKET TERPADU yang HANYA SATU-SATUNYA di INDONESIA. 


16 Paket Profesi ITPro Pilihan: 


ORACLE SPECIALIST SYSTEM ANALYST PROGRAMMER for DATABASE PROJECT MANAGEMENT 
NETWORK/WEB ENGINEER AUTOCAD SPECIALIST GRAPHIC DESIGNER ECHNICAL SUPPORT for EDP 
JAVA SPECIALIST ASP.net SPECIALIST MULTIMEDIA SPECIALIST COMPUTER for EXECUTIVE 
PROGRAMMER for WEB LINUX SPECIALIST HOMEPAGE DESIGNER CISCO ENGINEER 


KESEMPATAN EMAS GD 
5 Oo Be Diktat/buku, Sertifikat, 
Disc 50” 


Instr. Praktisi (bukan dosen/mahasiswa) 
“Kelas Terbatas 


Boost your NETWORKING skill 
be a certified professional 


Get: skill, knowledges, salary rise, job security, 


Web Hosting 


“ Space starts from 100 MB -3 6GB 
“ Free Wordpress installation 
“ Free Domain Name 


career opportunities, and respect 
La CCNA 
and get... 
x 
FREE Intl Exam 


Bit (@ucation 
Networking Training Center 


Tel: 021-5357076, e-mail: infofbiteducation.com 
Yahoo: bit education, SMS: 0856-78-36690 


" Unlimited Email 
" Optional Antivirus & Antispam 





ABN-AMRO BANK, TNT, 


istem Penyal. Kerja, 

PC per Siswa, Full AC. 
ASTRA ISUZU, LPPM, TELKOM, DISC. CASH 30546/cicil 204 
SIEMENS IND., dil Sab/Mgg Kami Tetap Buka 


TERBUKTI 85” LULUSAN KAMI CEPAT KERJA...!!! 
(KAMI JUGA MELAYANI PELATIHAN UNTUK PERUSAHAAN DI SELURUH INDONESIA) 


INDOSOLID Perkantoran ATRIUM SENEN Blok A-1 Jakarta 10410 Telp. 021-3518150/4224120/3500335 
http://www.TRAINING2007.com Mu HA Arah Inlokio) Min Xerejui) 


GARUDA INDONESIA 
INDOSAT, DEPT. KIMPRASWIL, 
DEPT. KEHUTANAN 


Web Design Flash & HTML Rn 
Interactive Multimedia CD se leteponensowteenngala 


Call: (021)-453-3482 / Email : sales@aksimedia.com httpslwww-biteducation.com 


"Term and Condition appiledi - valid until 31 March 2007 


MPUTE 1 1 


PRESENTS : LK 
TECHNOLOGY UPDATE : GOES TO CAMPUS 
TOLCT YOUR MIND WITH TIIE NEW KNOWLEDGE 


sTMIK Dipaneg” 
11 - 13 Januari 0 











Seminar # Launching MICROSOFT OFFICE 2007 


Workshop MICROSOFT WINDOWS VISTA - 


TEKNIK PENGAMANANNYA Organized by : KeDai ComputerWorks 


STMIK Dipanegara Makassar 





39 D273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 
































































































































































































































PC Performance Drive optik: Pioneer DVDRW 111 DBK Tray 
(US$38) 
Casing dan PS: Thermaltake Shark Black - 
Daftar Harga lengkap pekan ini dapat Anda peroleh di sel aa Tea 
Prosesor : Athlon 64 AM2 3600 Socket (US$130) VGA : Sparkle SF-PX88GTS (US$575) 
www.tabloidpcplus.com Motherboard : MSI K9N ULTRA-2F (US$1 22) Mouse # keyboard : Logitech (US$15) 
Memori : TwinMOS Twister X PC6400 512MB (US$270) Sound card : Onboard (-) 
Harddisk : Seagate Barracuda 1200.7 160GB Speaker : Creative Gigaworks 6500 (US$252) 
SATA (US$200) Kisaran Harga: Total (US$1860) 
CanonLBP5200 Color (19 ppm BAW, Canon Pixma MP600 298 Kodak EasyShare V530 Silver, Canon Ixus60 (6 Megapixel, Canon Digital Ixus I Zoom Gold 
4 ppm color,A4, 600x600 dpi) 185 Canon Pixma MP60OR 318 CCD 5,36MP, 3x optical zoom/4x digital zoom) 328 (5.3 Mpixel, 2.4x optical zoom, 
Canon LBP3500 - New Canon Pixma MP810 318 16MB internal memory 2.350.000 Canon Ixus65 (6 Megapixel, 4x digital zoom) 295 
(25 ppm B/W, A3, 600x600 dpi) 825 Kodak EasyShare z612, 3x optical zoom/4x digital zoom, Canon Digital Ixus I Zoom Red 
Kodak EasyShare Printer Dock 3 997.000 CCD 6.4MP, Image 6.1MP, 3” LCD) 365 (5.3 Mpixel, 2.4x optical zoom, 
Canon MP150 (Print,Scan,Copy) 105 Kodak EasyShare 32MB int memori 3.950.000 Canon Ixus/50-B (7.1 Megapixel, 4x digital zoom) 295 
Canon MP170 (Print,scan, Printer Dock Plus 1.950.000 Kodak EasyShare C663, CCD 6.1MP, 3x optical zoom/4x digital zoom) 385 Canon Digital Ixus I Zoom Violet 
copy,card direct) 138 32MB int. memory 2.100.000 Canon Ixus50-G (7.1 Megapixel, (5.3 Mpixel, 2.4x optical zoom, 
Canon MP450 (Print,scan,copy, Kodak EasyShareX650, CCD 6.36MP, 3x optical zoom/4x digital zoom) 385 Axdigital zoom) 295 
card direct,pictbridge,optional bluetooth) 168 SCANNER 32MB int memori 2.911.000 Canon Digital IXUS 800 IS (6 Megapixel, Canon Digital Ixus Wireless 
Canon MP500 (Print,scan,copy, Kodak EasyShare C643, CCD 6.1MP, 4x optical zoom/4x digital zoom) 130 (5 Megapixel,3x optical zaom/ 
card direct,pictbridge,IrDA, Canon LiDE25 (1200x2400-USB) 53 32MB int. memory 2.250.000 Ax digital zoom) Free CP510 130 
optional bluetooth) 258 Canon LiDE60 (1200x2400-USB) 13 Kodak EasyShare C360, Canon PowerShot A420 (4 Megapixel, 
Canon MP530 (Print,scan, Canon Lide500F (2400x4800 dpi - USB) 138 CCD 5.36MP, 3.2x optical zoom/3.6x digital zoom) 145 Canon Powershot S2 IS 
copy,fax,camera direct,pictbridge) 315 Canon 4200F (3200x6400 dpi - USB) 125 32MB int. memory 1.150.000 Canon PowerShot A430 Grey (4 Megapixel, (5 Megapixel, 
Canon MP800 (Print,scan,copy, Canon 8400F Kodak EasyShare C533, CCD 5MP, Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 12x optical zoom) 150 
card direct,pictbridge,IrDA, (3200x6400 dpi - USB) 215 16MB int. memory 1.150.000 Canon PowerShot A430 Yellow (4 Megapixel, Canon Powershot S3 IS (6 Megapixel, 
optional bluetooth) 380 Canon 9950F Kodak EasyShare C530, Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 12x optical zoom/4x digital zoom) 190 
Canon MP780 (Print,scan,copy, (4800x9600 dpi - USB) M0 CCD 5.36MB, 16MB int. memory — 1.299.000 Canon PowerShot A430 Red (4 Megapixel, Canon Powershot S80 (8 Megapixel, 
fax,pictbridge) 345 Kodak EasyShare C310 Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 3.6x optical zoaom/4x digital zoom) 180 
Canon MP830 - New (Print,scan, CCD 4.4MP, 16MB int memory 1.052.000 Canon PowerShot A430 Blue (4 Megapixel, 
copy,fax,pictbridge) 125 DIGITAL CAMERA Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 170 
Canon MPB00R - New (Print,scan, Canon EOS1DIIN Canon PowerShot A530 (5 Megapixel, HARDDISK 
copy,pictbridge,wireless) 165 Kodak EasyShare 2650, CCD 6.36MP, (8.2 Megapixel CMOS) 1.400 4x Optical/Digital Zoom) 208 
total zoom 50x, Canon EOS1DSII Canon PowerShot A540 (6 Megapixel, Maxtor 6KO4OLO 40GB 7200rpm 
Canon Pixma IP1300 10 32MB internal memory 2.971.000 (16.7 Megapixel CMOS) 1.450 Mx optical zoom/4x digital zoom) 205 ATA133, 2MB Cache 50 
Canon Pixma IP1700 58 Kodak EasyShare Z610,CCD 6,36MP, Canon EOS30D Canon PowerShot A620 (7 Megapixel, Maxtor 6L0BOLO 80GB 7200rpm ATA133, 
Canon Pixma IP3300 110 32MB internal memory 1.225.000 (main body - 8.2 Megapixel) 1.385 Ax optical zoom/3.6x digital zoom) 330 2mb cache 60 
Canon Pixma IP5300 195 Kodak EasyShare 570, CCD 5.36MP, Canon EOS30DL Canon PowerShot A700 (6 Megapixel, Maxtor 6L160PO, 1606B, 7200rpm, 
Canon Pixma IP6320D 125 32MB internal memory 2.100.000 (with lens - 8.2 Megapixel) 1.450 6x optical zoaom/4x digital zoom) 308 BMB cache 80 
Canon Pixma IP6700D 215 Kodak EasyShare V603, CCD 6,36MP, Canon E0S350D Maxtor 6L250R0, 250GB, 7200rpm, 
Canon Pixma MP160 102 32MB internal memory 2.615.000 (8.2 Megapixel) 860 Canon Digital Ixus | Zoom Black 16MB cache 105 
Canon Pixma MP180 138 Kodak EasyShare V550, CCD 5.36MP, Canon EOS5D (5.3 Mpixel,2.4x optical zoom, Maxtor 6L300RO, 300GB, 7200rpm, 
Canon Pixma MP510 228 32MB internal memory 2.650.000 (12.8 Megapixel) 2.990 4x digital zoom) 295 16MB cache 130 

















IT SOLUTION FOR E-LEARNIN G 
04 - 05 JANUARI 2007 
TOMapat: SMAN 7 Bekasi, Jl. Lingkar Tata Kota Kecamatan, No. 107 Kec. Jatisampurna Kota Bekasi 17433 


Materi | Contact Person : Sekretariat Pendaftaran 


@ Merakit Komputer - Instalasi Windows XP NUN an — D@ta Komputer 


@ Design Grafis — 0s “BA591012 (085097893414). Jl. Mesjid Al - Akmal Jati Raden & GIGABYTE 
Video taiting —- @ Hidayat "8457587 (08567779922) Jati Sampurna Bekasi : TECHNOLOGY 
fasilitas: Sertifikat, Makalah, Snack |. & Reni : 08561745215 | Telp. : 021 8451788 : 











( , 

















3 A 




















Materi: 
— Adobe Photoshop CS2 dan Web Portal 


WORKSHOP PCPLUS 2001 BAN | U NG Informasi dan Pendaftaran: 
2 | - 2 8 J A N U A h | 2 0 0 | Nee reng 29 Sukaluyu, Bandung 


Tel.: (022) 2500442 Fax.: (022) 2516908 


WORKSHOP 1 WORKSHOP 
PCPLUS 1 PCPLUS 


Uu n d Aa N OA ahu'lo rks h O D | Formulir Pendaftaran 


Nama Lengkap 








Kami mengundang kepada seluruh lembagarinstitusi | 

: : : : : , | No Telp/ HP 
sekolah, institut, universitas, akademi, dan lain | ama | 
sebagainya untuk menjadi salah satu penyelenggara ' | Nama UnviersitasLembaga : 


WORKSHOP PCPLUS 2007 0. jak 


Website 





























Isi formulir pendaftaran dan kirim via fax ke (021) 5360411 Materi yang diambil 


plus Informasi lebih lanjut mengenai bagaimana menjadi Penyelenggara Workshop, 
silakan hubungi Jimmy (021) 5483008 Ext. 3716 atau jimmy@tabloidpcplus.com 





TABLOID KOMPUTER 





40 


273 | Tahun VI | 19 Desember 2006 - 08 Januari 2007 


nda mungkin sering menemukan 

singkatan FPS, juga fps, di hala- 

man PCplus. Sebagian pengguna 
komputer, terutama yang masih pemula, 
mungkin tidak tahu kepanjangannya dan 
menganggap keduanya punya makna 
sama. 

Sekilas, keduanya tampak serupa, 
baik dari huruf maupun cara mengejanya. 
Hanya penulisannya yang berbeda. Yang 
satu dengan huruf besar semua, yang lain 
menggunakan huruf kecil. Sebenarnya, 
kedua perbedaan itu juga melekat pada 
arti dari masing-masing singkatan. FPS 
yang pertama, yang ditulis dengan huruf 
besar, merupakan singkatan dari First 
Person Shooter. Kalau diterjemahkan 
mentah-mentah, artinya adalah penembak 


#MELIKOMPUI TERI Besa 
FAVORITE BRAND 


for 5th Straight Year 
200, 21012. 001, 2004, 2005 


orang pertama. Ini merupakan salah satu 
genre atau aliran pada game komputer. 

Game FPS adalah game aksi yang 
mengandalkan tembak-menembak dan 
mengambil sudut pandang orang pertama, 
yaitu si pemain game itu sendiri. Dalam 
game FPS, di layar monitor tidak akan 
terlihat karakter utama yang kita mainkan. 
Yang terlihat biasanya hanya tangan yang 
memegang senjata. 

Game FPS memang berusaha menem- 


patkan pemainnya sebagai si karakter utama. 


Dengan tampilan demikian, seolah pandang- 
an pada layar monitor adalah pandangan 
dari mata si pemain sendiri. Dengan begitu, 
Si pemain akan merasa seperti mengalami 
sendiri segala aksi dan ketegangan yang 
dirasakan si karakter utama dalam game 





Far Gry, salah satu game berbasis First Person Shoot yang cukup populer. 


tersebut. Contoh game FPS yang populer 
antara lain Counter Strike, Ghost Recon, 
Rainbow Six, Far Cry dan Doom. 

Singkatan fps yang kedua, yang ditulis 
dengan huruf kecil, kepanjangannya adalah 
frame per second. Artinya adalah jumlah 
bingkai gambar per detik. Ini merupakan 
semacam satuan dari frame rate, sebuah 
pengukuran kinerja (benchmark) komponen 
kartu grafis pada komputer atau VGA card. 

Seperti diketahui, kualitas performa 
sebuah kartu grafis antara lain dinilai dari 
berapa jumlah bingkai gambar yang mampu 
ditampilkannya di layar monitor dalam satu 
detik. Inilah yang dimaksud dengan frame 
per second. Semakin tinggi nilai fps-nya, 
semakin tinggi kinerja teknologi yang digu- 
nakan pada kartu grafik tersebut. Semakin 


THE WORLD'S 1st MOTHERBOARD RECEIVED 32bit & 64bit 
. MICROSOFT WINDOWS VISTA PREMIUM CERTIFICATION 


P 


. 
- 


PSGZ-MX 


“x— 


"“1- 


Siapepent 13 


ORAPHIC3 


94562 


oa CA 


LGA775 socket for Intel@ Core"2 Duo / Pentiume6 D 


Intel6 945GZ / ICH7 
Front Side Bus 800”/533MHz 


Dual Channel 2 DDR2 533/400 MHz, non-ECC 
1 x PCle x16 @x4 speed: 1x PCI-E x1: 2x PCI 2.2 


Intel Graphics Media Accelerator 950 


1x ATA 100/66/33, 4x SATA 3Gb/s 


Marvell 8868001 PCI Gb LAN controller support Al NET2 
Realtek ALC883, 6-CH High-Definition Audio CODEC 


USB 8 x USB2.0 ports 


banyak jumlah bingkai gambar yang 
ditampilkannya, transisi gambar pada layar 
monitor pun tampak semakin mulus, tidak 
terputus-putus atau tersendat. 

Game komputer pun banyak ber- 
hubungan dengan fps. Salah satu metode 
pengukuran performa dari kartu grafis 
adalah dengan memainkan game. Kuali- 
tas performa kartu grafis bisa dilihat dari 
jumlah rata-rata bingkai gambar per detik 
dalam memainkan game tersebut. Sema- 
kin detil disain grafik pada game tersebut, 
kartu grafis tersebut pun semakin 'ngos- 
ngosan' dalam berusaha menampilkan 
gambar di layar monitor. 


Dwinanto 
antotheninja@yahoo.com 


/ M3 


Rock Solid : Heart Touching 


PSL-MX 


: LGA775 socket for Intel@ Core”2 Extreme / Core"2 Duo / 


Pentiume D 


: Intel6 945G / ICH7 

- Front Side Bus 1066 / 800 / 533 MHz 

: Dual Channel 2 DDR2 667 / 533 / 400 MHz, non-ECC 

"1x PCle x16: 1x PCI-E x1: 2 x PCI 

- Intel Graphics Media Accelerator 950 

- 1x ATA 100/66/33: 4x SATA 300/150 

: Gb LAH PCle 

- Azalia ADI1986A, 6-channel High-Definition Audio CODEC 
- USB 8 x USB2.0 ports 


P5SLD2-SE/C 2RES: 


: LGAT75S socket for Inteld Core"2 Extreme / Core"2 Duo / 
' Pentium@ Extreme / Pentiumo D 

: Intel 945P: Intel ICH7 

Front Side Bus 1066/800/533 MHz 

- Dual Channel 4 DDR2 667/533/400, Hon-ECC 

“1x PCle x16, 2 XxPCI-E x1: 3 xPCI 


(LAN M.) 
SUS 
RoH5 Saya 
Compant 


IX ATA 100/66/33: 4x SATA (3Gb/s) 
: ADI1986A 6-ch Audio CODEC 

- RTL8111B PCI-E Gb LAN controller 
: USB 6 USB2.0 ports 


PSPE-VM 


: LGA775 socket for Intel&Pentium D/Pentium 4/Celeron CPU 
' Intel 869G: Intel ICH5 

: Front Side Bus 1066/800/ 533 MHz 

: Dual Channel 2 DDR400/333/266 non-ECC 

' Intel Extreme Graphics 2 

“1x AGP 8X: 3 x PCI 

- 2x ATA 100/66/33 : 2x SATA 

: Max. 8 U5B2.0 ports 

: ADI 1888 6-Channel AC'97 Audio CODEC 

: Marveli 8868001 GB LAN 





